Japan. 
Endless 
Discovery. 


asa Indonesia 





DAFTAR ISI 








Temukan Jepang 2 Jelajahi Jepang 
Rasakan Pengalaman di Jepang 8 Tokyo 32 
Empat Musim 6 I Kyoto & Osaka 34 
Festival dan Acara 8 IM Hokkaido 36 
Onsen (Pemandian Air Panas) 11 IM Tohoku 38 : 
Fasilitas Akomodasi 12 MI Kanto 40 “AS 
Makanan 14 IM Chubu 4) N | 
Seni Pertunjukan Tradisional 18 IM Kansai 46 
Kerajinan Tradisional 20 II Chugoku 48 
Kuil Buddha dan Kuil Shinto 22)  Shikoku 50 
Museum 24 Kyushu & Okinawa 52 
Masa Sl Oaran 26 Sistem Transportasi 56 
Subkultur / Cabang Kebudayaan 28 Umum 
i Sea of Japan 
Belanja 29 Informasi Dasar 58 nge 
Aktivitas (di Jepang) 30 Informasi yang Berguna 60 
Takeshima 
lure Wajimao 
CHUBU "" 
ra #9 Mamgan 
Kanazawa S' | : 
KANSAI 
Oki Is. Paus! 


Ken ha 
Matsue Be 













CHUGOKU 


Tsushima Is. NU Tm Sek 
HB P3 O 13 : -a 



















Iki Is. Shimonoseki og ju Ir Du am" 
ra i He Tokushin a 
BI Pa 1 uu OM Oa) O Sa “Ce 2 n PB shingu 
Fukyolg EN 1AAN OKochi - 5 
| , aA 
5 a 
Goto Islands Saga 
Hn Lia A 
Maa | Sm 24 International Airport 


J - SHIKOKU 
| KYusHu SE 
iyazakiO AJN 


Kagoshima Om Sakur rajima 
asi 


O Ibusuki 
la 





1 








O Major Cities 

se Shinkansen/JR) | 
Tanegashima Is. 

—— Major Railways Yakushima Is. aa 

A Major International Airports ti 








Rebun Is. OWakkanai 
EP 
























nan 
Sauna Sea of Okhotsk 
&k—Yy 59 ig Ptarona Is. 
Shiretoko Pen. 
HOKKAIDO ulat Puas Is. 
Aa OA bas 
Asahikawa0 6 Shikotan Is. 
KE JII CPNS 
Habomai Is. 
ONemuro iii 
RE 
O . 
O Chitose FT & Busur 
omakomai #x 
Okushiri Is, 
YA Daus 3 
O Hakodate ENY DA 
Seikan Tunnel 
BIL Aamoli | Ain. 
"Oshima Is. 
Niijima Is., 
dachinohe ! , 
ZU ! Kozushima Is. » Miyakejima Is. 
TOHOKU Bebaiia ag $ Mikurajima Is. 
Akita ' 
Se Yaa mi ! KYUSYU 





AX) 2 pa | 

amak Saka / Kagoshima 
@ oseki 1 

| Es) 

4 


| ON atsushima ix 


“ Hachijojima Is. 


: Aogashima Is. 










/ Tanegashima Is. 





ji 


/ Mt.Miyanourak 


: Sumisujima Is. 
Yakushima Is. J 


u-Wakamatsu B, 


EN Tokara Islands " Torishima Is. 


iya F#s£ Ba 5g 
itokA 
sukuba »«iz 
Narita x 


"4 Kikaijima Is. 
Narita | 1 : A 
International Airport 2 Amami-Oshima Is. 


Amami Islands 


NAMPO (SOUTHERN) 
ISLANDS 


KY 

i Tokunoshima Is. 
'@ 1 akone #2 Ge aan ) j | 
maa ok To 8 Atami & # 





“ East China Sea 





: Pacific Ocean 


Pan Ian aa Maa si P3 ALI YG Okinoerabujima Is. Mukojima Is. 
an | : Pi . Nishinoshima Is. 
Miyakejima Is. 2 Yoronjima Is. $ Beluk 
Chubu Centrair| Sem ii | Chichijima Is. 
International . ' Okinawa Islands j 
Airport Hachijojima Is. Ha atas 
AE Pi On Ga Hahajima Is. 
Pacific Ocean Pe Kumejima Is: Nahsg | & 
KET Pi PENA eNA Hi & Ogasawara Islands 
Pi ' D 
et e Kiba Taisho Is. OKINAWA Pa ' Kita-lojima Is. 
person tee Senkaku Islands 2 Kazan Islands 
Pa Ga (& aa A . 
L Kita-Daitojima Is. ? lojima Is. 
Miyako Islands Ra 
Sakishima Islands Miyakojima Is. Minami- - Minami-lojima Is. 
Yaeyama Islands : 2g Daitojima Is. 
Iriomotejima Is. Taramashima Is. Pacific Ocean 
N Ishigakijima Is. KY Daito Islands 


Yonagun miss. NTaketomijima Is. 


Haterumajima Is. 


Okino- 


| Minami- 
Torishima Is. ' 


' Torishima Is. ' 
i ? H 


Oki-Daitojima Is. ' 


@ Irue Japan Tour 


TI 
Kam Nk 
— 


mkeklattan SL 


02 


Rasakan 
Pengalaman 
Budayo 


Tradisiona 


PONY 


Beragam jenis budaya tradisional Jepang yang unik telah diturunkan ke beberapa 
generasi, dan masing-masing budaya tersebut dipengaruhi oleh negara-negara 
tetangga dan Barat sehingga berkembang dengan keasliannya sendiri. Menikmati 
pengalaman berharga yang hanya ada di Jepang dan memperdalam interaksi 
dengan masyarakat lokal akan membuat Anda dapat memahami pesona Jepang 
dengan lebih baik. Program berorientasi pengalaman ini tidak hanya ditawarkan 
di Tokyo dan Kyoto, tetapi juga di kota-kota lain di Jepang. Terdapat pusat 
informasi wisata dan situs reservasi yang menyediakan informasi tentang program 
berorientasi pengalaman di Jepang. Silakan kunjungi sumber-sumber informasi 
tersebut dan temukan program yang menarik bagi Anda. 








Ninja adalah mata-mata di 
Jepang dari periode Kamakura 
hingga periode Edo (dari akhir 
abad ke-12 hingga pertengahan 
abad ke-19), pada zaman ketika 
samurai memerintah negeri ini. 
Saat ini Anda dapat merasakan 
pengalaman menjadi ninja 
atau samurai secara langsung, 
mengikuti pelajaran seni bela diri, 
melihat pakaian dan pajangan 
senjata, serta menonton 
pertunjukan di mana orang 
memamerkan keterampilan yang 
masih terpelihara sejak zaman 
dahulu kala. 












AI AAA 
EMAS 





Jd Ang 

Kelas untuk memasak masakan Jepang, yang telah 
ditetapkan sebagai warisan budaya tak berwujud oleh 
UNESCO, termasuk kursus membuat sushi. Selami 
dalamnya budaya sushi Jepang yang dikenal dengan 
banyak gaya berbeda, seperti nigiri-sushi (sushi yang 
dibentuk oleh tangan) dan maki-zushi (sushi gulung), 
dan pilihan bahannya yang beragam. 


@ True Japan Tour 





| 


»| 
) 


| 
| 


| 


NI 


1 


NU 


IT 


1 
TA 
NK 


-— 


"NI 
-. 
—ai 


NU 


Ta 








ga 
| AA Tn MAh AA 
& | GO “ T215SN @ 
tes DIV I & CISIIA) 


Maiko adalah sebutan untuk calon geisha yang menampilkan tarian klasik 
Jepang dan bentuk hiburan lainnya di jamuan makan gaya Jepang yang 
disebut ozashiki. Budaya mereka penuh warna dan mendalam, ditandai 
dengan kostum dan tata rias artistik, pertunjukan keterampilan seni, serta 
gaya bicara dan bahasa yang unik. Rasakan pengalaman ini dengan 
berpakaian sebagai maiko selama sehari dan abadikan kenangan tersebut 
dalam berbagai foto yang mempesona. 





Nikmati kombinasi 
indah dari mangkuk 
dan makanan yang 
merupakan bagian 
dari budaya kuliner 
Jepang. Terdapat 
banyak tempat belajar 
membuat tembikar 
di seluruh Jepang di 
mana Anda dapat 
membuat mangkuk 
Anda sendiri. 





Champon 









Pulau Gunkanjima adalah situs warisan dunia yang mempertahankan 
suasana masa kejayaan penambangan batu bara di Jepang Modern. 
Setelah berkeliling pulau, nikmati semangkuk Champon, yaitu sup mi 
sehat yang kaya akan sayuran dan hidangan laut. 


@ e Jepang adalah rumah bagi sejumlah kota 
menawan selain Tokyo. Kunjungi prefektur- 
| | | | | | O | prefektur lain di Jepang dan temukan rasa serta 
pemandangan yang menjadikannya unik. 
o | | VVi | 


aa an 


Okonomiyaki Ala 
Hiroshima 


Okonomiyaki ala Hiroshima disiapkan dengan meletakkan sayuran, 
daging, dan bahan-bahan lainnya di atas adonan berbahan dasar tepung, 
kemudian seluruh campuran bahan dimasak di atas penggorengan 
plat besi. Okonomiyaki ala Hiroshima terkenal karena menggunakan kol 
cincang dan mi dalam jumlah banyak. Hiroshima juga memiliki banyak 
Sakagura (pabrik sake Jepang), seperti Kamotsuru, yang minumannya 
disajikan untuk Presiden Barack Obama dari Amerika Serikat ketika ia 
mengunjungi Jepang. Tur Sakagura sangat populer bagi pengunjung 
asing di Hiroshima. 


04 Sakagura tours 
(ONa OSN EN SN MOM INI KO) 







Rumah-rumah elegan warga asing dari masa lalu, diwakili oleh tempat 
tinggal gaya Barat yang disebut Ijinkan, berjajar di jalanan daerah Kitano 
di Kobe, yang merupakan kota pelabuhan perdagangan terkemuka 
di Jepang bagian Barat. Rasakan perpaduan antara Timur dan Barat 
sambil merasakan steak yang terbuat dari daging 
sapi Kobe, daging sapi paling terkenal 
di Jepang. 





The Kitano Foreign residences 
@ KOBE TOURISM BUREAU 


Daging Sapi Kobe 
O MISONO Inc. 


Kiritanpo Nabe (Kiritanpo adalah beras olahan) merupakan makanan 
khas dari Akita, salah satu prefektur penghasil beras yang paling 
terkemuka di Jepang. Setelah menikmati setiap hidangan gurih hot pot 
ini, kami sarankan untuk melakukan tur ke tujuh Nyuto Hot Springs di 
prefektur ini. Legenda lama menyebutkan bahwa mata air panas keruh 
yang menyembur keluar dari tanah Akita diberkati dengan kekuatan 
penyembuhan alami yang bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. 


Nyuto Hot Springs 





@ Tazawako-Kakunodate Tourism Association 


Kiritanpo Nabe 


Tokoname adalah area utama untuk memproduksi peralatan keramik 
yang sangat diperlukan untuk makanan dan budaya kehidupan sehari- 
hari khas Jepang. Pemandangan di sepanjang jalan-jalan kota ini 
menjadi bukti akan budaya keramik yang unik di daerah tersebut. Kami 
merekomendasikan pengunjung Tokoname juga mencoba Miso-katsu 
yang kaya rasa (irisan daging babi dilapisi tepung roti yang disajikan 
dengan saus berbahan dasar ,miso), hidangan lokal istimewa yang 
terkenal dari. kota tetangga Nagoyarini 
4 2 









Maan .. -— 


Pottery Footpath of Tokoname 
Miso-katsu 


05 


Ashikaga Flower 
KN 74 N/ Park / Prefektur 
y V Tochigi 

Taman di mana orang 
bisa melihat bunga pada 
h 4 setiap musim. Simbolnya 
V adalah pohon besar Fuji 
(wisteria Jepang). Banyak 
wisatawan mengunjungi 
tempat ini pada acara 
tahunan yang disebut fuji 
matsuri (festival wisteria), 
yang diadakan dari 
pertengahan bulan April 3 Ta 
hingga pertengahan bulan 3 ja 


Vo 0 Ta DA 


KP sa 
4 1 


H 


el NA 


Mt. Yoshino / 
Prefektur Nara 


Dianggap sebagai salah 
satu tempat terbaik di 
Jepang untuk melihat 
bunga sakura. Pohon- 
pohon sakura di gunung ini 
mulai mekar sekitar akhir 
Maret, dimulai dengan 
yang ada di dasar gunung. 
Sedikit demi sedikit, bunga 
sakura bermekaran dari 
dasar ke puncak gunung. 








Kurobe Gorge / Prefektur Toyama 


Sebuah ngarai besar yang membentuk lembah yang dalam dan berbentuk V yang 
diukir oleh Sungai Kurobe, terbentang sejauh 86 kilometer (53 mil) dan kedalaman 
mencapai hampir 3.000 meter (9.843 kaki). Kereta trem wisata yang melintasi 
jurang ini sangat populer. 


Terletak di Arashiyama, jembatan yang merupakan tempat 
h 4 keindahan pemandangan di bagian barat Kota Kyoto ini 
, membentang di atas Sungai Katsura. Banyak orang dari 
seluruh Jepang dan negara lain mengunjungi jembatan ini 
untuk mengagumi keindahan bunga sakura di musim semi 
dan dedaunan berwarna cerah di musim gugur. 


06 





ana RA 
——i "3 


Sumatakyo Ravine / Prefektur Shizuoka 


Tempat keindahan alam yang terkenal dengan jembatan 
yang disebut sebagai yumeno-tsurihashi (jembatan gantung 
mimpi) terbentang di atas sungai berwarna hijau zamrud yang 
mengalir indah di bawahnya. Sumatakyo Onsen (Sumber Air 
Panas Sumatakyo) di dekat daerah ini adalah tempat wisata 
populer lainnya. 





Kabira Bay dan Ishigaki Island / 
Prefektur Okinawa 

Pulau-pulau kecil terbentang di sekitar Kabira-wan Bay, di mana terdapat air 
laut yang paling jernih dan transparan di dunia. Di sini dilarang berenang karena 


ombaknya yang terlalu kuat, tetapi wisatawan dapat menikmati pemandangan 
bawah laut yang indah dari kapal selam wisata. 


Wilayah Jepang memanjang dan menyempit, membentang dari utara ke selatan. Perbedaan suhu antara 
Hokkaido di utara dan Okinawa di selatan bisa mencapai 40 derajat (celcius) di musim dingin. Perbedaan 
nyata dalam kondisi iklim dari musim ke musim memungkinkan orang untuk menikmati pemandangan 
alam yang indah sepanjang tahun. Perubahan empat musim telah menumbuhkan sensibilitas yang unik di 
antara orang-orang Jepang yang telah menjadi dasar budaya asli bangsa sejak zaman kuno. Mereka telah 
mewariskan tradisi yang mencerminkan rasa dari setiap musim dalam makanan dan kehidupan sehari- 
hari mereka, dan nikmatilah aksen musiman melalui acara-acara seperti hanami (melihat bunga sakura) di 
musim semi dan momiji-gari (melihat daun maple merah) di musim gugur. 


2 ta ga BE | 
Ouchi-juku / Prefektur Fukushima 
Area yang dilindungi negara di mana bangunan tradisional yang penting dilestarikan, seperti 


rumah tradisional dengan atap jerami yang terpelihara dalam bentuk aslinya. Rumah-rumah 
tua ini telah dimanfaatkan secara praktis sebagai restoran dan toko suvenir. 


Jigokudani Onsen (Jigokudani 
Hot Springs) / Prefektur Nagano 


Terletak di Yudanaka Shibu Hot Springs 
Village, sumber air panas ini terkenal dengan 
kunjungan monyet-monyet Jepang yang 
datang untuk mandi. Monyet-monyet Jepang 
liar ini juga dapat dilihat di Jigokudani yaen- 
koen Park. 


O Jigokudani Yaen-koen 








07 


. 


D» 





Sapporo Snow Festival / Hokkaido 


Setiap tahun pada awal Februari di jantung kota 
Sapporo, patung-patung salju raksasa, arena seluncur 
es, seluncuran bermain yang terbuat dari es, dan 
patung-patung salju lainnya muncul di Odori Park dan 
dua lokasi festival lainnya di kota ini. 


08 


1. 


“ 


P 
maha amka an 


“3 


Untar” wi 
J 


Kembang api di Jepang 


P1 


Ta 


Li 
Th. 
(" 
Waw 


| 
4 
v 







| 


Festival kembang api adalah wisata utama untuk mengunjungi Jepang di musim panas. 
Meskipun istilah "kembang api" digunakan dalam bahasa Indonesia, terjemahan langsung 
bahasa Jepang adalah "bunga api". Teknologi kembang api di Jepang sangat canggih, 
— dan negara ini menampilkan beberapa kembang api paling mengesankan di dunia. 
» Festival ini diadakan di seluruh wilayah Jepang, terutama selama bulan Juli dan Agustus. 


DAN ACA 


(Of Nojantoja MN KejulgisanM-late MOrejan i-iajilejaWArstolei te uiloja) 
5 . » menga 1 1 


li Nai 4 


Aomori Nebuta Festivals / Prefektur Aomori 


Diadakan setiap tahun dari tanggal 2 hingga 7 Agustus, 
festival ini adalah aset budaya penting tak berwujud 
yang ditetapkan oleh negara. Festival mengapung ini 
mengangkut sosok manusia berukuran besar yang 
terbuat dari kertas dan para penari berkeliling di sekitar 
jalan-jalan kota selama festival berlangsung. 


@ Akita City Kanto Festival Committee 





Akita Kanto Festival / Prefektur Akita 


Diadakan setiap tahun di pertengahan musim panas 
dari tanggal 3 hingga 6 Agustus, ini adalah festival di 
mana orang berdoa untuk kesehatan dan panen yang 
melimpah, serta mengusir roh-roh jahat. Festival ini adalah 
aset budaya penting tak berwujud yang ditetapkan oleh 
negara. Peserta festival menyeimbangkan tiang panjang 
dari lentera kertas, menyerupai pucuk padi, di telapak 
tangan, dahi, bahu, dan pinggul mereka dalam sebuah 
penampilan yang megah. 


" 


" 
IM 
| 


Gion Matsuri (Festival Gion) / Prefektur Kyoto 


UY 

" 19 
3 1 
h 


SU ANU MANA 
ki TKA KKN 





Ritual Shinto dan acara-acara terkait dengan festival ini berlangsung selama satu bulan setiap tahun di bulan Juli. Acara utama pada festival 
ini adalah yoiyama (Festival yang diadakan pada malam festival utama) pada 16 Juli dan yamaboko junko (Festival mengapung yang mengitari 
blok-blok kota) pada 17 Juli dan 24 Juli. Gion Matsuri terdaftar pada daftar warisan budaya tak berwujud UNESCO. 


Kata matsuri (festival) berasal dari ungkapan matsuru (untuk menyembah sesuatu 
sebagai dewa). Di Jepang, di mana penanaman padi telah dipraktikkan secara luas 
sejak zaman kuno, orang mengadakan festival untuk berdoa bagi tanaman produktif 
ketika penanaman padi dimulai di musim semi, berdoa untuk perlindungan dari epidemi 
tanaman dan topan di musim panas, dan berterima kasih kepada para dewa di musim 
gugur saat padi dipanen. Terdapat juga upacara-upacara yang berasal dari agama 
Buddha, seperti bon odori (tarian festival bon) dan okuribi (upacara yang menyalakan 
api untuk mempercepat roh orang yang telah meninggal dalam perjalanan mereka), 
yang diadakan pada periode Bon (festival lentera) di pertengahan bulan Agustus ketika 
orang yang telah meninggal dan leluhur dikatakan mengunjungi dunia ini. 


Courtes 


Sendai Tanabata Festival / Prefektur Miyagi 


Berasal dari festival bintang di Cina, festival ini adalah 
acara tahunan yang diadakan selama tiga hari dari 
tanggal 6 Agustus untuk merayakan acara tanabata (hari 
ketujuh dari bulan ketujuh dari kalender lunar). Sejumlah 
besar dekorasi bambu raksasa menghiasi bagian atas 
area perbelanjaan selama festival ini. 





(OM Keyla EM Kelulak an MO) Keren lne-tifela 


Etchu Owara Kaze-no-Bon / Prefektur Toyama 


Sebuah acara tahunan yang diadakan mulai tanggal 1-3 
September di Yatsuo, sebuah kota yang terletak di Selatan 
Kota Toyama. Pria dan wanita mengenakan pakaian 
berwarna-warni dan topi jerami besar yang menyembunyikan 
sebagian wajah mereka, menari diiringi lagu-lagu rakyat dari 
waktu senja. Siluet yang diciptakan oleh lentera kertas yang 
terpancar ke arah penari dan pemandangan kota adalah 
pemandangan yang benar-benar mengagumkan untuk 
dilihat. 





@ Takayama city 


Takayama Festival / Prefektur Gifu 


Takayama Festival adalah nama kolektif yang diberikan 
kepada Sanno Festival yang diadakan setiap musim semi 
pada tanggal 14 dan 15 April dan Hachiman Festival 
diadakan setiap musim gugur pada tanggal 9 dan 10 
Oktober. Dua festival ini dikatakan berasal dari akhir abad 
ke-16. Acara utamanya adalah festival mengapung indah 
yang disebut matsuri yatai dan prosesi yang menyertainya. 


09 


Hakata Gion Yamakasa Festival / Prefektur Fukuoka 


Diadakan setiap tahun mulai tanggal 1 hingga 15 Juli di Kota Fukuoka, festival ini 
sudah berusia lebih dari 7/00 tahun. Puncaknya adalah acara yang disebut oiyama di 
mana peserta memikul arak-arakan dengan suasana yang kompetitif. 


Ay 


@,Kishwada city 





Kishiwada Danjiri Festival / Prefektur Osaka 


Pemandangan yang menggetarkan hati berasal dari 
para lelaki berani menampilkan festival mengapung yang 
disebut danjiri di seluruh kota adalah acara utama dari 
Festival Kishiwada Danjiri. Festival ini diadakan setiap 
tahun pada bulan September di Kishiwada, sebuah kota 
yang terletak di bagian selatan Prefektur Osaka. 


10 





AN AC 





Awa Odori Dance Festival/Prefektur Tokushima 


Diadakan setiap tahun selama periode festival Bon di 
pertengahan Agustus, festival di Prefektur Tokushima 
ini berusia sekitar 400 tahun. Sekitar 100.000 penari 
ikut serta dalam festival ini, yang merupakan peringkat 
teratas dari tiga festival tarian Bon utama di Jepang. 





Karatsu Kunchi Festival / Prefektur Saga 


Diadakan dari tanggal 2 hingga 4 November, ini adalah 
festival musim gugur tahunan Kuil Karatsu Jinja di Kota 
Karatsu, Prefektur Saga. Para peserta menarik arak- 
arakan yang terbuat dari pernis kering berukuran besar 
di sekitar kota, dengan diiringi musik selama festival 
berlangsung. 


: 2 
@ Tazawako-Kakunodate Tourism Association 


Nyuto Hot Springs Village / Prefektur Akita 


Desa ini terdiri dari tujuh mata air panas yang tersebar 
di sekitar kaki Gunung Nyuto yang berlokasi di Towada- 
Hachimantai National Park. Masing-masing dari tujuh 
mata air panas ini memiliki sumbernya sendiri. Kualitas 
airnya sangat bervariasi di antara mata air tersebut. 






































@ Kusatsu Onsen Tourism Association 


Kusatsu Hot Springs / Prefektur Gunma 


Daerah yang dikenal sebagai salah satu lokasi mata 
air panas terkemuka di Jepang, mata air di Kusatsu 
sangatlah panas. Karena alasan itulah, di sana terdapat 
pertunjukan yang disebut yumomi (lemparan air panas) 
di mana air panas diaduk dengan dayung untuk 
mendinginkannya dan melembutkan efeknya pada 


Kinosaki Hot Springs / Prefektur Hyogo 


Sebuah area mata air panas di Kota Toyooka 
yang terletak di bagian utara Prefektur Hyogo, 
ditandai dengan pemandangan pohon-pohon 
willow tepi sungai yang elok. Selain menginap di 
penginapan bergaya Jepang, pengunjung juga 
dapat menikmati tur tujuh pemandian umum 


tubuh. yang disebut soto-yu. 


ONSEN 


(PEMANDIAN AIR PANAS) 


Jepang adalah negara yang kaya akan gunung berapi dan onsen 
vulkanik (mata air panas). Banyak mitos dan legenda yang terkait 
dengan mata air panas berlimpah ini, termasuk tentang kandungan 
mata air panas yang dapat menyembuhkan luka atau penyakit 
tertentu dan mata air panas lainnya yang dapat menyembuhkan 
hewan yang terluka. Dongeng-dongeng ini adalah bukti bahwa 
masyarakat Jepang telah lama mengetahui manfaat medis dari mata 
air panas. Saat ini ada beberapa pemandian air panas di seluruh 
Jepang yang menawarkan penginapan. Banyak orang mengunjungi 
daerah sumber mata air panas untuk menginap dalam periode yang 
panjang demi menjalani balneotherapy yang disebut toji. Pemandian 
air panas juga merupakan tujuan populer untuk berwisata seharian 
dan juga bermalam. 


Praktik Mandi 
Orang Jepang 


Ada banyak fasilitas pemandian air 
panas di Jepang. Kota-kota dipenuhi 
dengan pemandian umum. Orang 
Jepang mandi tidak hanya untuk 
membersihkan kotoran, tetapi juga untuk 
bersantai di bak mandi dan melepas 
kelelahan setelah melewati hari. 


(TA ra 1 - 


tan 
Beppil Hot Springs / EretaRtu ojir: 


Into ojojU Mm lojurejolalaloism-toleltela meter GEN air panas dengan sumber 
. mata air dan aliran pemandian air panas terbesar di Jepang. Ada 

ratusan sumber mata air panas di Beppu, dengan kelompok utama 

Pee eltelam ujan oluir-lame (site Tore la Me exe Melu laNOl- AN gala ie melian ore late sm relaje Me ll c-jare 

sebagai Beppu Hatto. Daerah ini juga populer sebagai tempat wisata 

di mana air panas menyembur keluar dengan cara yang menarik atau 
“ dalam warna berbeda yang disebut menyerupai api neraka. 





FASILITAS 
AKOMO 


PU Ta 


F Taj Net " Pan “ito 
Ryokan|Mewah (Penginapan bergaya Jepang Berkelas) 
Ra 


Di antara Pa pilihan akomodasiyyang tersedia di Jepang, ryokan mewah dengan sejarah panjang 
direkomendasikan bagi mereka yang ingin menikmati keanggunan penginapan, tersebut #Ada, Yelato| 
berusia ratusan tahun, juga yang menawarkan pemandian'air panas, "pemandanganyi Tato la) KAI! 
makanan luar biasa. Pengunjung sudah pasti menemukan Sesuatu yang sesuai.dengan selera MEEKEN 

- Ryokan yang benar-benar memanfaatkan lingkungan sekitar mereka tersebar di seluruh Jepang: 
Nestle mameiale Mor-alolareterela Manan relaneeln omotenasil, suatu bentuk keramahtamahan berdasarkan 
layanan bergaya Jepang. 


Be 


(ONnlOSiaiiNOrYAM foton mloriallalo) Resorts Tale 


Shukubo (Fasilitas Penginapan Kuil) 


Fasilitas penginapan di kuil-kuil Buddha awalnya 
didirikan untuk para biksu dan jemaat. Fasilitas ini 
juga terbuka untuk masyarakat umum. Beberapa 
kuil Buddha menawarkan kesempatan pada 
pengunjung untuk mencoba makanan vegetarian 
tradisional dan mencoba meditasi Zen. 


DASI 





1 

MEN gada 

Fasilitas Penginapan Khusus 
Te 

Desa Shirakawago, yang merupakan situs warisan budaya dunia UNESCO, adalah rumah 
bagi fasilitas penginapan unik yang dibangun dengan gaya arsitektur tradisional | Jepang 
yang disebut gassho zukuri. Pengunjung ke daerah tersebut dapat berinteraksi “dengan 
| penduduk setempat, menikmati hidangan lokal, dan merasakan bagaimana orang hidup 
Jd masa lalu. 


Oo KAN EN illetel-Mojjitei—) 


L 





Ryokan adalah fasilitas akomodasi bergaya Jepang yang memberikan suasana unik kepada pengunjung. 
Penginapan ini menawarkan kamar-kamar berlantai tatami di sebuah bangunan tradisional Jepang. 
Beberapa ryokan di area mata air panas dilengkapi dengan roten buro (pemandian di ruang terbuka) untuk 
penggunaan pribadi. Makan malam dan sarapan termasuk dalam paket menginap di sana. Pengunjung 
dapat merasakan budaya Jepang, mengenakan yukata (kimono katun tidak formal) ketika berjalan'jalan di 
sekitar penginapan, dan tidur di atas futon (selimut tempat tidur tebal) yang dibentangkan di lantai tatami. 
Penginapan gaya Jepang skala kecil yang dijalankan oleh keluarga disebut minshuku (guest house). Ada 
juga berbagai akomodasi lainnya, seperti hotel gaya Barat dan hotel kapsul yang sesuai dengan kebutuhan 
dan preferensi anggaran yang berbeda. 





jan Pee aa PP | Ea PE SN PEN & 
y N 
9 | 
7 - / Ie 
/ 4 " Y aa 
| 4 J ra 7 N 
En 4 pa 5 - sa bia J » 
y 4 N : 3 HE 
EL Ne MEN 175 
£ | - 
A 1 














"AN | 23 
| | PA | 
| | 3-3 
Pg —i 
aan www 
ae aa & 
Hotel Kapsul 


Fasilitas akomodasi yang relatif murah di mana 
ruang untuk satu orang berada dalam unit 
kapsul. Sebagian besar fasilitas ini dulunya ' “Na 
hanya menerima tamu pria, tetapi semakin 
banyak yang mulai menerima tamu wanita. 


@ 9h nine hours / photo by Nacasa & Partners 





MAKANAN 


14 


Kuliner Jepang kelas atas adalah karya seni yang diciptakan oleh koki-koki yang telah menjalani pelatihan selama bertahun- 
tahun. Koki memilih bahan-bahan musiman yang segar dan menggunakan keterampilan mereka yang baik untuk menghasilkan 
hidangan lengkap. Selain restoran Jepang, ada banyak tempat makan di mana orang dapat menikmati makanan dari negara: 
negara di seluruh dunia. Jepang juga menawarkan Anda berbagai macam hidangan yang relatif murah tapi enak yang dimakan 
orang biasa setiap hari. Salah satu hidangan khusus yang sangat populer adalah ramen (mi Cina dalam kaldu). Banyak 
masyarakat Jepang yang secara teratur makan di restoran ramen saat ada waktu luang. 


Kaiseki Ryori 


Kaiseki Ryori terdiri dari hidangan lengkap yang 
didasarkan pada nilai konsep tradisional yaitu 
satu sup dan.tiga hidangan sayuran setiap kali 
makan. Menggunakan bahan-bahan yang ada 
di setiap musim, makanan ini mengekspresikan 
suasana musiman melalui hidangan yang 


digunakan dan cara menyusun makanan. 
- b 
Sushi 3.» 


Orang Jepang menyukai sushi secara universal. Anda dapat 
makan sushi tidak hanya di restoran sushi kelas,atas tetapi 
juga di kaiten-zushi (conveyer-belt sushi bar) murah. Ada 
variasi sushi daerah yang khas dari setiap bagian negara ini. 





——g 













ea 


Ramen 


Dikatakan berasal dari Cina, 
ramen (mi Cina dalam kaldu) 
telah mengalami evolusi sendiri 
di Jepang. Ada berbagai jenis 
ramen, sup khas dan mi yang 
digunakan di berbagai bagian 
negara. 





Hidangan khas yang tersedia di izakaya 


1. Edamame Kacang kedelai rebus 2. Kara-age Potongan ayam goreng yang sudah dibumbui. 3. Yakitori Sate ayam bakar 
4. Tamagoyaki Omelet ala Jepang dibumbui dengan kaldu. 5. Agedashi-dofu Potongan tahu goreng yang disiram dengan kaldu. 





Izakaya (Pub bergaya Jepang) 


Sekumpulan teman dan karyawan perusahaan dalam perjalanan pulang dari kantor sering 
berkumpul di izakaya (pub bergaya Jepang), di mana mereka dapat menikmati makanan 
dengan minuman beralkohol. zakaya menawarkan berbagai pilihan di menu mereka. 

In 
























Camilan Manis / Wagashi (gula- 
gula ala Jepang) 

Wagashi adalah camilan manis ala Jepang 
yang dibuat dari resep tradisional. Banyak 
camilan jenis ini biasanya dibuat sesuai 
dengan tema musiman. Penampilan 
camilan ini sangat indah dan menarik. 


AKANAN 


Makanan yang biasanya dimakan masyarakat Jepang 
dapat ditemukan di pasar, supermarket, bagian makanan 
di lantai basemen pusat perbelanjaan, dan minimarket 
yang buka 24 jam sehari. Makanan siap saji dan bento 
(makanan / nasi box) yang disiapkan dalam gaya Jepang, 
Barat, Cina, dan lainnya juga populer. Banyak makanan 
“lezat tersedia di tempat-tempat tersebut dengan harga 
yang lebih murah daripada di restoran. Kafe yang 
menawarkan kesempatan untuk berinteraksi dengan 
hewan seperti kucing dan burung juga populer. 


Memetik Buah 


Terdapat kebun di mana pengunjung dapat memetik buah 
di musim panennya, seperti stroberi, anggur, dan nashi (pir 
Jepang). Pengunjung juga bebas makan buah yang mereka 
pilih saat itu juga. 


O nekonoirukyukeijo nikukyu 


Kafe Hewan 


Kafe di mana orang dapat menikmati hidangan dan secangkir teh sambil 
bermain dengan hewan seperti kucing dan burung hantu. Suasananya yang 
santai membuat kafe jenis ini cukup populer. 


16 


PIR at an EWELRY ae 
LEATHER BAG «3 


7 : 
' F “1 Nate | . " 
PN ra lima, 


Fa 


. an ii LA | "hg Ba 
N T"- F 5 . - - . ara . g | 1. | 
/ da pasar permanen ANE ota besanJepang yang dianggap sebagai dapur ' 
Orang-orang "biasa Pesonajpasar-pasaginijterletak pada jajaran lengkap | 
3 | makanan segar ang dijual di sanar seperti sayuransdaging, ikan,”dan kerang: ai 1 - . 
gan 2 ja Se I@ Osaka Convention & Tourism Bureau 
, 7 pa ai Upana» - / ' 


J 
» TR 4 2 & 
Ke i 
2 — 


Depachika (Lantai Basemen Pusat Perbelanjaan) aa 


NN” 
Banyak Pusat Perbelanjaan di Jepang.memiliki area yang menjual makanan 
di lantai basemen: Toko makanan'di bagian ini, termasuk cabang dari toko 
terkenal, menjual makanan siap saji, bento, dan camilan manis. 

P f - 


#5. 


— 





feet, N 


S Featcarun “9 


3g 





NO Mitsukoshi Nihombashi Main Store 


- “ 


17 


18 





IN Teja 


Seni pertunjukan kuno yang konon 
telah ada sejak ratusan tahun yang 
lalu. Bernyanyi dan menari untuk 
orang-orang biasa dan tarian yang 
didedikasikan untuk para dewa 
mengalami evolusi dramatis di abad 
ke-14, berubah menjadi teater musik 
topeng yang dilakukan saat ini. 


Jepang memiliki banyak bentuk seni—seperti teater, musik, dan tarian—yang telah diturunkan 
dari generasi ke generasi. Seni pertunjukan ini mencakup banyak genre yang berbeda, dan 
masing-masing memiliki sejarah unik yang berlanjut hingga saat ini. Selain seni kuno yang 
asli dari Jepang, banyak juga bentuk budaya yang diperkenalkan dari Cina dan negara-negara 
lain yang telah berevolusi dengan cara unik mereka sendiri di Jepang. Seni pertunjukan seperti 
Kabuki, Noh, dan Bunraku semuanya telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai bentuk warisan 
budaya. 


Kabuki 


Asalnya dikatakan tarian yang disebut kabuki 
odori yang diciptakan oleh seorang wanita 
bernama Izumono Okuni di abad ke-16. Di 
masa sekarang, Kabuki dilakukan oleh para 
pemain pria. 





O SHOCHIKU Co., Ltd. /@ KABUKI-ZA Co., Ltd. 


Sumo (Gulat Gaya Jepang) 


Suatu bentuk seni,bela diri di antelarel sepasangya 
pegulat yang disebut rikishi bergulat dengan, 4 
lainnya dan bertarung dalam sebuah ring yangas 
disebut dohyo. Sumo dianggap sebagai olahraga 
nasional Jepang. Sebuah asosiasi yang disebut 
Nihon Sumo Kyokai menggelar enam turnamen ...— 
profesional yang diadakan"dalam bulan-bulan 
bernomor ganjil setiap jagun. 





Bunraku 


Teater boneka tradisional yang terdiri dari dalang, musisi, dan boneka. Mulai 
ada sejak abad ke-15, bentuknya yang sekarang sepenuhnya tercipta pada 
abad ke-18. 





Kado (Seni Merangkai Bunga) 


Dikenal juga sebagai ikebana, kado adalah seni memotong bunga dan tanaman 
musiman, menempatkannya di vas bunga, sebagai cara mengekspresikan 
serta menghargai nilai berharga dari kehidupan dan kecantikan bunga tersebut. 
Terdapat banyak sekolah yang mengajarkan kado, masing-masing dengan 
gayanya sendiri. 


Budo (seni bela diri) telah berevolusi dari seni bela diri tradisional Jepang. Tujuannya adalah 
untuk melatih tubuh dan pikiran dan membangun karakter melalui latihan. Kendo (di atas) 
adalah suatu bentuk di mana orang melatih tubuh dan pikiran mereka melalui ilmu pedang. 





Sado (Upacara Minum Teh) 


Teh hijau dibuat dan disajikan sesuai dengan etiket tradisional untuk 
menerima tamu. Sado sangat mementingkan sentimen musim. Ini adalah seni 
gabungan yang menyatukan karya seni dan peralatan teh yang dipajang di 
rumah-rumah teh. 


19 


20 








Z0 TEE 


Tinware / Osaka Suzuki Tinware (Prefektur Osaka) 


Ada banyak jenis kerajinan tradisional yang dibuat di berbagai daerah di Jepang yang memiliki ciri khas 
daerahnya sendiri. Semuanya diproduksi menggunakan keterampilan dan teknik yang telah diwariskan sejak 
zaman kuno. Hampir semua kerajinan ini dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Benda-benda tersebut 
mencapai kesempurnaan setelah digunakan banyak orang dari generasi ke generasi. Para pengrajin juga 
selalu meningkatkan kualitas kerajinan masing-masing untuk lebih menyesuaikannya dengan kehidupan 
kontemporer dan memudahkan penggunaan kerajinan tersebut sambil tetap mempertahankan kualitas 
khasnya. 





' KE 4 
- 4 | 
Pa 


(Prefektur Fukuoka) Yosegi Zaiku Parguetry Mino Washi (Prefektur Gifu)  Wajima-nuri Lacguerware 
(Prefektur Kanagawa) Asosiasi untuk Pelestarian (Prefektur Ishikawa) 


Pembuatan Kertas Hon-minoshi 


Boneka / Hakata Dolls Kerajinan Kayu / Hakone Washi (Kertas Jepang) / Perangkat yang dipernis / 


IN 


r 





| 4 Oo Shimane Prefecture 


Washi (Kertas Jepang) / Sekishu Washi (Prefektur Shimane) 


. 








HRV | NN AN Pp 
Tekstil / Nishijin-ori (Prefektur Kyoto) Tekstil / Arimatsu-Narumi Shibori Tie-dyeing (Prefektur Aichi) 


RADISIONAL 





Kerajinan seni lainnya / Ukiyo-e (Tokyo) Kerajinan lain / Satsuma Kiriko Cut Glass (Prefektur Kagoshima) S4 


KUIL SHINTO 


Meiji Jingu Shrine / 





Kaguraden (Aula untuk musik dan tarian Shinto) 
Izumo Taisha Grand Shrine / Prefektur Shimane 


Wilayah Izumo dikenal.sebagai tanah para dewa. Ada sebuah legenda yang 
mengatakan bahwa para dewa dari berbagai daerah di Jepang berkumpul di 
sini saat bulan lunar setiap Oktober. Izumo Taisha Grand Shrine disebut dapat 
menjawab doa orang-orang yang mencari pasangan mereka. 


Tokyo 


Terletak tepat di sebelah Stasiun Harajuku. Jiwa 
Kaisar Meiji (1852-1912) dan Permaisuri Shoken 
(1850-1914) diabadikan di sini. 


an Te 


kib Helbha 
Wait — 





KUIL BUDDHA 


Terdapat kuil Buddha dan kuil Shinto di berbagai daerah di Jepang. Meski 
kedua kuil terlihat serupa karena keduanya bangunan bergaya Jepang, 
karakteristiknya sangatlah berbeda. Kuil Shinto didedikasikan untuk praktik 
keagamaan Shinto, agama asli Jepang. Mereka mengabadikan-berbagai.macam 
dewa yang disebut sebagai yaoyorozu (secara harfiah "tak terhitung"), termasuk 
yang berasal dari alam, fenomena lain dan mitos. Sementara itu, kuil Buddha 
menjadi fasilitas layanan keagamaan untuk agama Buddha, yang konon telah 


ada di Jepang pada pada abad ke-6. 


Tsurugaoka Hachimangu Shrine / 
Prefektur Kanagawa 


Terletak di pusat kota Kamakura, sebuah kota yang 
populer sebagai tujuan wisata. Ada beberapa ritual 
tahunan yang dilakukan di kuil ini, termasuk yabusame 
(Ritual Memanah sambil Menunggang Kuda). Di musim 
semi, pengunjung dapat menikmati keindahan pohon 
sakura bermekaran yang berjajar di jalan setapak saat 
Anda mengunjungi kuil. 





Usa Shrine / 
Prefektur Oita 


Kuil utama bagi lebih dari 40.000 kuil di seluruh 
negeri yang didedikasikan untuk hachiman daijin 
(dewa perang), yang disembah oleh keluarga samurai 
dan lingkungan kekaisaran. 


Motonosumi Shrine / 
Prefektur Yamaguchi 


Kuil ini.memiliki 123 gerbang torii yang berdiri di depannya. 
Stasiun televisi Amerika Serikat CNN memasukkan kuil ini 
sebagai salah satu dari 31 tempat paling indah di Jepang. 


2 








Fujiyoshida City 


Arakura Fuji Sengen-jinja Shrine dan 


Chureito Pagoda / Prefektur Yamanashi 
Terletak di Kota Fuji Yoshida, kuil ini didirikan pada 
tahun 705. Di musim semi, 550 pohon sakura 
bermekaran dengan elok di sini. Orang-orang 
mengatakan bahwa kuil ini memiliki pemandangan 
Gunung Fuji yang paling indah di seluruh Jepang. 


KUIL BUDDHA 


Ae 
- 


— 


Phoenix Hall at Byodo-in Temple / 
Prefektur Kyoto 
aloe amel etere me ler-lalojUlamoy-ter-m re lalulaMINO-ore AN law ai Mantsate ln elu late Mm er- uv jalo kd or-uiu jare Mmiure le lare mse ajo Meli ojUeumse Are AN MO) 010) 


tahun yang lalu yang telah tercatat sebagai harta nasional. Kuil ini juga telah terdaftar sebagai situs warisan budaya 
dunia. 


(ON ole (ojig) 


DAN SHINTO 





Yama-dera Temple / 
Prefektur Yamagata 


Jikaku Daishi dari sekte 
Buddha Tendai dikatakan 
telah mendirikan Yama-dera 
Temple pada tahun 860. Kuil ini 
dibangun dengan menyesuaikan 
kontur alami gunung, sehingga 
pengunjung harus mendaki lebih 
dari 1.000 anak tangga untuk 
mencapai halaman kuil bagian 
dalam. 





Zenkoji Temple / 
Prefektur Nagano 


Bangunan kuil utama yang ditetapkan 
sebagai Harta Nasional, menjadi 
tempat Amida Triad Sharing One 
Halo, koleksi suci dari tiga patung 
Buddha sakral yang berdiri di bawah 
lingkaran cahaya tunggal, sebagai 
gambar utama. Sebuah replika 
yang disebut, "Maedachi Honzon" 
dipertunjukkan kepada publik setiap 
tujuh tahun sekali dalam sebuah ritual 
bernama “Gokaicho". Kuil ini telah 
disembah selama sekitar 1.400 tahun 
dan terus menarik kunjungan peziarah 
dari seluruh Jepang. 





Sanzen-in Temple / 
Prefektur Kyoto 


Terletak di utara Kyoto di Ohara, Sanzen-in Temple didirikan pada 
abad ke-8. Di dalam kawasan kuil, terdapat aula Ojo-Gokuraku-in yang 
mengabadikan patung Buddha Amida, diapit oleh dua pelayan yang 
berlutut. Kuil ini dibangun pada abad ke-12 dan patung-patung tersebut 
telah ditetapkan sebagai Harta Nasional oleh pemerintah Jepang. 








@ Zenkoji Temple 
23 


24 


UII 
JI 


LAMA. 


LAMA 


an 
2 


| 


- 


TINTA 
KANAK AAL 


ANN 


MULUT, 


EL 


dalil 
KALA 


TINTA 
IOLALAVALAU AU NUN UAUN UAN III 


2. Lg 


LUNA, 


| 


1) 
TI 


NI 
: 


LN 


NTyr 


T 
| 


Tg u 
TT 


IU TA 
| 


ee 


3! 


TUNNUNUNNINININ Li) 
Juki 


Pt 


'H 


ATT 


tim 


Tes 


WI ANAUNI HKI 
HI MU 6G MUINU NUN 





The National Art Center, Tokyo 


MUSEUM 


Ada banyak museum asli yang didedikasikan untuk seni dan tema lainnya di seluruh Jepang. 
Setiap museum mengadakan pameran terjadwal sepanjang tahun, serta pameran tetap. 
Museum-museum di Jepang dikenal karena bangunan khas yang masing-masing dirancang 
oleh arsitek terkenal juga karena pameran yang diselenggarakannya. Pengunjung yang ingin 
lebih mengetahui sejarah dan budaya negara ini sangat disarankan untuk mengunjungi 


museum nasional. 





Miraikan - The National Museum of Emerging 


Science and Innovation / Tokyo 

Selain memperkenalkan pencapaian terbaru dalam sains 
dan teknologi, museum ini juga menawarkan pameran yang 
menunjukkan bagaimana robot bekerja dalam kehidupan kita. Hal 
tersebut dapat memberikan pengalaman yang mempesona bagi 
setiap orang dari segala usia. 


Kyushu National Museum 


National Museums 


National museums terletak di empat tempat - Tokyo, Nara, Kyoto, 
dan Kyushu (di Kota Dazaifu, Prefektur Fukuoka). Berbagai barang 
dan artefak, termasuk karya seni Jepang dan bahan sejarah, 
ditampilkan di museum-museum ini. 


The National Art Center, 
Tokyo / Tokyo 


Merupakan salah satu museum 
terbesar di Jepang, yang dibuka 
di distrik Roppongi pada tahun 
2007. Bangunan ini dirancang 
oleh Kisho Kurokawa, arsitek 
asal Jepang yang terkenal di 
dunia. 


Photo: WATANABE Osamu 
Courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art, 
Kanazawa 


21st Century Museum of 
Contemporary Art, Kanazawa / 
Prefektur Ishikawa 


Konsep arsitektur museum ini, yang terletak di 
jantung Kota Kanazawa, adalah membuat museum 
seni seperti taman yang terbuka untuk umum. 
Museum ini dirancang oleh Kazuyo Seijima - Ryue 
Nishizawa/ SANAA. 














O Fukui Prefectural Dinosaur Museum 


Fukui Prefectural Dinosaur Museum / Prefektur Fukui 


Museum sejarah alam di Kota Katsuyama yang didedikasikan untuk dinosaurus. Lebih 
dari 40 kerangka dinosaurus lengkap dipajang di sini. Museum ini dianggap sebagai 
salah satu dari tiga museum dinosaurus utama di dunia. 


- 





| 
“ 





Towada Art Center / Prefektur Aomori 


Tempat ini memiliki lahan seni dan perabot jalanan yang didirikan di atas 
lahannya. Konsep dasarnya adalah mengubah seluruh jalan menjadi 
museum seni. 


The Hakone Open-Air Museum / ar 


Perfektur Kanagawa 





Museum luar ruangan pertama di Jepang, dibuka 
pada tahun 1969. Pengunjung dapat menikmati 
berbagai karya seni pahat di tengah keagungan alam 
Hakone. 





25 


26 


da k 
anan Bp 5 Ep 4 


ge Vc 


Taman hiburan dapat membuat Anda merasa seolah-olah berada di dunia lain. Tempat-tempat ini adalah 
lokasi yang sangat populer untuk semua orang dari berbagai usia karena membuat mereka dapat beristirahat 
sejenak dari kehidupan sehari-hari dan bersenang-senang hingga puas. Ada taman hiburan, kebun binatang, 
dan akuarium yang tersebar di seluruh Jepang. Di sini kami akan merekomendasikan beberapa tempat bagi 
wisatawan yang ingin menikmati negara ini dengan cara yang berbeda. 


"3 ai yg” TT —- 
Ni , “ Pun 
mega tt 2 Ka &- 
eh Kl AK OX — 
Universal Studios Japan (USJ) / Prefektur Osaka Ba ba Na 


Taman hiburan di mana pengunjung dapat menikmati pengalaman dunia film Hollywood dan menonton pertunjukan yang dilakukan oleh karakter terkenal. 





3 ago 35 88 BB 
1 AN 





Fuji- -0 Highland / Prefektur Yamanashi 





Taman hiburan di kaki Gunung Fuji yang terletak di 
Kota Fuji Yoshida. Taman ini menawarkan banyak 


Huis Ten Bosch / Prefektur Nagasaki 


Taman hiburan di mana bunga-bunga musiman dan iluminasi serta aksen berwarna atraksi unik yang dapat membuat orang menjerit, 
indah mendekorasi jalanan replika kota Belanda. Taman ini juga menawarkan sejumlah termasuk beberapa roller coaster-nya yang terkenal. 
permainan dan atraksi unik untuk dinikmati pengunjung. Banyak orang yang berkunjung ke sini ingin 


mencoba atraksi yang luar biasa ini. 


' 


PON UH 


5 -”..— 


4 





Okinawa Commemorative National Government Park (Ocean Expo Park) / Okinawa Churaumi Aguarium 


y 


2 : 4 A 
- Seken kab aai 


2 basara RA 


As 


Sm SU 





F | 
L Pa 


SO EDO WONDERLAND bad 
Edo Wonderland / Prefektur Tochigi 


Taman hiburan sejarah di mana Periode Edo dihidupkan kembali. Pengunjung 
dapat mengenakan kostum khas Jepang seperti pakaian yang dikenakan oleh 
ninja dan wanita muda dari keluarga samurai, serta merasakan kehidupan 
samurai. 





Okinawa Churaumi Aguarium / 
Prefektur Okinawa 


Akuarium ini berada di Ocean Expo Park yang terletak di 
Kota Motobu, sebuah kota di bagian barat laut pulau utama 
Okinawa. Pengunjung dapat melihat kehidupan laut seperti 
hiu paus, ikan terbesar di dunia, dan ikan pari manta yang 
berenang di tangki air raksasa di sini. 





Osaka Aguarium Kaiyukan / Prefektur Osaka 


Salah satu akuarium terbesar di dunia, memiliki 14 tangki air 
besar. Akuarium ini dirancang seunik mungkin yang dapat 
membuat orang merasa lebih dekat dengan para hewan 
laut. Pengunjung dapat mengamati hewan-hewan tersebut 
sebagaimana mereka bertindak seperti di alam liar. 


Asahiyama Zoo / Hokkaido 


Kebun binatang di Kota Asahikawa yang terkenal karena 
pamerannya, membiarkan hewan berperilaku seperti berada 
di alam liar. Di musim dingin, penguin-penguin penghuni 
kebun ini berkeliaran dan banyak bergerak, menghibur 
pengunjung dengan tingkahnya yang lucu. 


21 


28 








Subkultur 


Manga (komik), anime (animasi), video game, dan pernak-pernik karakter tersebut menjadi beberapa 
contoh budaya populer khas Jepang yang diekspor Jepang ke luar negeri. Jepang memiliki banyak tempat 
yang dikenal dengan budaya pop dan taman hiburan bertema khusus, yang dikunjungi oleh orang-orang 
dari seluruh dunia. Anak muda berkumpul di beberapa daerah yang menjadi pusat mode dan tren terkini. 








Akihabara / Tokyo 


Awalnya dikenal sebagai distrik yang ramai dengan toko peralatan 
elektronik. Saat ini, penggemar budaya dari seluruh dunia datang 
untuk berbelanja di banyak toko khusus manga dan anime. Daerah ini 
juga terkenal oleh meido kissa (kafe pelayan) nya. 





Nakano Broadway / Tokyo 


Sebuah pusat perbelanjaan area Nakano di Tokyo dengan banyak 
toko spesialis yang menjual produk seperti buku manga lama, anime, 
dan mainan. Nakano Broadway dianggap sebagai salah satu "tempat 
suci" di Tokyo untuk para penggemar subkultur. 


Harajuku Fashion / Tokyo 


Area Takeshita street di Harajuku 
telah menjadi rumah bagi banyak 
toko pakaian Barat selama beberapa 
dekade, dan merupakan alasan 
mengapa banyak anak muda 
mengunjungi daerah ini. Tempat ini 
dikenal sebagai pusat mode dan 
tempat lahirnya tren yang berkembang 
di masyarakat. 


Sanrio Puroland, Tama City / 


Tokyo 


Taman hiburan di mana Anda bisa melihat 
langsung dan berada di dekat Hello Kitty 
dan banyak karakter Sanrio lainnya. Karakter 
dongeng ini sangat populer di seluruh 
dunia dan sering muncul di media sosial. 
Sanrio Puroland adalah taman hiburan 
dalam ruangan, sehingga pengunjung dapat 
mengunjungi tempat ini kapanpun terlepas 


dari kondisi cuaca. 


@ 1976, 1990, 2020 SANRIO PUROLAND 





Kyoto International Manga 


Museum / Prefektur Kyoto 
Museum manga komprehensif pertama di 
Jepang yang mengumpulkan material berharga 
terkait dengan manga di Jepang dan luar negeri. 
Dokumen dan material manga berharga yang 
berasal dari pertengahan Zaman Edo (abad ke- 
18) dilestarikan di tempat ini. 


P — IE — 
KAWAII.MONSTER CAFE HARAJUKU 


Sebuah kafe Cik distrik Harajukuglokyo yang ng didirikan oleh seorang pengarah,S Senig 
populer. Restoran ini menyajikan minuman idansmakanan Ssli dalam suasana 
« unik yang terkenal dengan dekorasi.interiornya yang tidak biasa. — 








Wisatawan asing yang tinggal di Jepang selama kurang dari enam bulan dapat memanfaatkan sistem 
pembebasan pajak. Di bawah sistem ini, pengunjung dari luar negeri dibebaskan dari pembayaran pajak 
konsumsi Jepang, yang setara dengan 8 atau 104 (per Oktober 2019) dari jumlah yang dibayarkan untuk 
konsumsi pribadi. Barang yang memenuhi syarat adalah komoditas umum (seperti elektronik rumah, dekorasi, 
jam tangan, pakaian, sepatu, tas, dan pernak-pernik) dan barang habis pakai (seperti makanan, minuman, obat: 
obatan, dan kosmetik). 


Kunjungi situs berikut untuk informasi lebih lanjut tentang sistem pembebasan pajak di Jepang URL https://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php 


Pusat Perbelanjaan 





en anta Pa SG 
| Ih 


Si aa Ken aa 


| | (1 | Ta Tni 1 
| La T | 
| NI AN | | 
ka aral! 


, ai 
2nd MI 


10. 
AN: 





Berbelanja di Jepang 
(Pusat Perbelanjaan, Toko Peralatan Elektronik, dan Toko Obat) 


Pusat Perbelanjaan menjual semua jenis barang termasuk pakaian, pakaian dalam, kosmetik, dan makanan. Ada juga 
toko peralatan elektronik yang menjual barang elektronik rumah tangga, dan toko obat yang menawarkan banyak pilihan 
produk seperti obat-obatan dan kosmetik. Selain itu, ada toko 100 yen yang menjual setiap barang seharga 100 yen, 
menjadikannya tempat yang tepat untuk membeli suvenir. 









“sg Tiket tersedia di Minimarket 


Minimarket di Jepang menjual tiket untuk 
berbagai acara seperti turnamen sumo, konser, 
dan acara olahraga. Ada juga minimarket 
dengan mesin ATM yang memungkinkan 
orang menggunakan kartu kredit mereka untuk 
menarik uang dalam yen Jepang. 


“29 





30 


nda 
Hoon 5: Y 


ke JEpy 
Ak t | t 
Pegunungan menutupi hampir 70x dari seluruh wilayah Jepang, sebuah negara yang dikelilingi oleh laut dan 
dihiasi banyak sungai, danau, dan rawa. Karena negara ini membentang panjang dan menyempit dari utara ke 
selatan, iklimnya sangat bervariasi berdasarkan wilayah. Orang-orang dapat menikmati olahraga air di seluruh 
penjuru negeri pada bulan-bulan musim panas sekitar Juli dan Agustus, bermain ski dan seluncur salju di 


daerah-daerah yang bercurah salju tinggi dari bulan Desember hingga Maret. Berbagai macam olahraga dapat 
dilakukan sepanjang tahun dengan memanfaatkan fitur geografis dan lingkungan alami. 











Shimanami Kaido Expressway / 
Prefektur Hiroshima 
dan Ehime 


Jalan lingkar pertama yang melintasi 
jalur laut pedalaman yang didirikan 
di jalur tol sepanjang 70 kilometer, 
menghubungkan Prefektur Hiroshima 
dengan Prefektur Ehime. 


O Imabari District Sightseeing Association 


Prefektur Miyazaki 


Pantai-pantai di penjuru Jepang dikenal sebagai tempat selancar yang luar 
biasa. Satu area yang sangat populer untuk berselancar adalah pantai timur 
Miyazaki, sebuah prefektur di pulau Kyushu yang diberkahi dengan iklim 
yang hangat dan sejuk. 





| pu — Terletak di prefektur paling barat Jepang yaitu Okinawa, 
20 perairan di lepas pulau ini memiliki salah satu lautan paling 
jernih di dunia. Area ini sangat cocok untuk snorkeling dan 
scuba diving. 





Nagatoro Town / Prefektur Saitama 


tm Tempat yang tepat untuk berarung jeram dari bulan 

Pe Uu Mei, ketika suhu mulai hangat, hingga sekitar bulan 

. Mn - aa "—3 “ September. Aliran gunung Sungai Arakawa yang 

Arung Jeram "0 mengalir melalui Nagatoro Torn, menciptakan suasana 
2 3 alami yang sempurna, menjadikan daerah ini terkenal. 





Pegunungan di seluruh Jepang menawarkan 
berbagai rute pendakian. Ada jalur pendakian 
gunung yang serius, ada juga yang untuk 
berjalan santai. 
















NM PETSIANA ad KALA UM Kou Cola 


Terpilih sebagai salah satu dari seratus 
gunung tertinggi di Jepang, Mt. Daisen 
Pee elrelam oJUater-la Kejatalo rel Mom ad K-3i- Mula Keju Cola 
yang tingginya 1.729 meter (5.672 kaki) 
di atas permukaan laut. Ada beberapa 
rute untuk mendaki gunung ini, yaitu 
rute untuk pendaki tingkat pemula dan 
berpengalaman. 











Zao Mountain Range 
/ Prefektur Yamagata 
dan Prefektur Miyagi 





K - Terletak di perbatasan antara 

3 aa: Yamagata dan Miyagi. 
ena Barisan gunung ini juga 
memiliki area ski di mana 
orang dapat melihat jukyo 
(salju beku). Terdapat juga 


Ja. 3 AA t- sx tur wisata yang menawarkan 
ag -- | “Pa ar » Mai pemandangan indah. 





TA 


m—- 





31 


OKYO 


Tokyo adalah ibu kota Jepang, dan juga kota dengan konsentrasi penduduk 
terbesar di negara ini. Kota metropolitan ini menjadi pusat kegiatan ekonomi, 
politik, dan budaya. Tokyo merupakan tempat lahirnya mode terkini dan 
teknologi canggih, disaat bersamaan juga menjadi tempat di mana Anda dapat 
menikmati budaya tradisional Jepang yang tak lekang waktu. Setiap saat ada 
saja tempat populer baru muncul di kota ini, yang menjadikan Tokyo sebagai 
pusat kelahiran tren-tren baru. 





Shibuya 


Rumah bagi kaum muda Jepang. Temukan toko-toko yang menjual barang-barang kawaii (lucu) 
yang unik di Jepang setelah menyeberangi persimpangan terkenal dengan penyeberangan diagonal 
tepat di luar Stasiun Shibuya. 


Ka aci 9. 


LL.» x ME EF EM INI 





29 d 2 Tokyo Station @ EAST JAPAN RAILWAY COMPANY Mt. Takao O TCVB 








Shinjuku 


Anda akan menemukan distrik hiburan di timur dan 
blok perkantoran bertingkat tinggi di sebelah barat 
Stasiun Shinjuku, yang merupakan stasiun tersibuk 
di Jepang. Salah satu tempat yang populer adalah 
Omoide Yokocho Side Street, gang yang dipenuhi 
oleh bar-bar kecil yang bergaya kuno. 








Illumination di Roppongi 





Ginza 


Jalanan yang dipenuhi tempat berbelanja dengan pusat perbelanjaan dan toko-toko merek ternama 
dari seluruh dunia. Banyak restoran first class yang menawarkan pilihan masakan global di sini. 


Asakusa / Ueno 


Wisatawan dapat menikmati suasana 
dp TM — aa “3 tradisional Jepang. Salah satu landmark 
SNN k Pu da TES 2 terkenal adalah lentera raksasa yang 
AAN NNNWN 2 BE tergantung di Gerbang Kaminarimon. Banyak 
——— —— an —— — turis mengunjungi daerah ini. 










Ma: 


Imperial Palace 


Imperial Palace (Istana Kekaisaran) terletak di jantung kota 
Tokyo, dan berfungsi sebagai tempat tinggal Keluarga 
Kekaisaran Jepang. Istana Kekaisaran dikelilingi oleh parit 
dan dinding kastil, dan sebagian dari lahan istana terbuka 
untuk umum sebagai taman. East Gardens di Imperial Palace 
terbuka untuk umum selama 5 hari seminggu. Selain itu, 
pengunjung juga diizinkan memasuki area Inui-dori Street 
untuk melihat bunga sakura yang indah di musim semi dan 
dedaunan berubah warna di musim gugur. 


@ Yasufumi Nishi / @ JNTO 





a23, si 2 PN 


Tokyo Skytree @ 





33 





YOTOS& SA 


Salah satu tujuan wisata paling populer di dunia, Kyoto memiliki banyak 
pilihan makanan tradisional Jepang, ditambah arsitektur tradisional seperti 
kuil kuno, dan banyak taman dengan pemandangan. Osaka adalah pusat 
ekonomi di wilayah barat Jepang, dan seperti halnya Tokyo, memiliki banyak 
gedung-gedung pencakar langit unik yang berjajar di jalan-jalan di pusat kota. 
Namun, Osaka juga merupakan kota di mana orang biasa mengembangkan 
budaya makanan khas mereka sendiri. Anda dapat menikmati semua hidangan 
unik area Kansai di Osaka. 


Kiyomizu-dera 
Temple 


Dibangun pada abad ke-8 
dan sempat mengalami 
kebakaran, kuil ini 
dibangun kembali pada 
abad ke-17 untuk mewakili 
struktur tradisional 
di Kyoto. Fitur yang 
membedakannya dari 
kuil lain adalah panggung 
besar setinggi bangunan 
modern bertingkat empat. 
Panggung ini menawarkan 
pemandangan jalanan 
Kyoto yang indah. 








Gion 


Sebuah area di sebelah timur Sungai Kamogawa yang membentang ke utara dan selatan di sepanjang 
Shijo Street. Gion adalah distrik hiburan yang dipenuhi dengan townhouse tradisional. Ada banyak tempat 
wisata di dekatnya, seperti Yasaka Jinja Shrine, Kenninji Temple, dan Maruyama Koen Park. 





Bea aka TER 
Sagano / Arashiyama Ryoanji Temple Amanohashidate 





Fushimi Inari Taisha Shrine 


Pemandangan megah dengan adanya sekitar 10.000 gerbang torii 
berwarna oranye (pintu gerbang Shinto) berdiri berdampingan di 
jalan setapak gunung yang mengarah dari kuil utama ke puncak Mt. 
Inariyama sangat populer di kalangan pengunjung. 


dit! 

(tipi 
mama an, 9 Li. 
JI EA Ma Ha 


Jk 





Osaka Castle 
Toyotomi Hideyoshi, yang zaman dulu pernah memerintah Jepang, membangun kastel ini pada 
tahun 1585 sebagai simbol negara yang bersatu. Kastel asli tersebut kemudian runtuh akibat 


kebakaran. Di musim semi, Anda dapat menikmati pemandangan pohon plum dan bunga sakura di 
Osaka Castle Park, yang terletak di sekitar menara kastel yang telah direkonstruksi. 





Pemandangan jauh Umeda (Osaka) NIFREL in EXPOCITY diproduksi oleh 
OSAKA A@UARIUM KAIYUKAN 





Dotonbori 


Merupakan salah satu distrik 
hiburan di Osaka. Anda dapat 
menikmati suasana ramai 
yang menjadi ciri khas tempat 
ini dan makanan cepat saji 
dengan rasa aslinya, seperti 
takoyaki (bola-bola gurita). 
Lingkungan ini dekat dengan 
Kuromon Ichiba Market, 
yang dikenal sebagai dapur 
penduduk Osaka. 35 


HOKKAIDO 


Terletak di ujung utara Jepang, Hokkaido adalah sebuah pulau yang diberkati 
dengan iklim musim panas yang sejuk dan nyaman tetapi hujan salju lebat di 
musim dingin. Ini adalah tempat yang wajib dikunjungi para penggemar alam 
terbuka karena pemandangan alamnya yang indah. Saat musim dingin, resor 
ski menarik pecinta ski dari seluruh dunia dengan salju bubuk yang indah. 
Ada banyak restoran di kota-kota seperti Sapporo dan Hakodate di mana 
Anda dapat menikmati makanan dan manisan yang dibuat dengan bahan- 
bahan segar berlimpah yang hanya dapat ditemukan di sini. 











Sapporo 


Tempat pelaksanaan Festival Salju setiap bulan Februari, Sapporo juga merupakan pusat wisata di 
Hokkaido dan rumah bagi banyak hotel dan restoran besar. Ada sejumlah izakaya (pub bergaya Jepang), 
dan restoran seperti Genghis Khan (barbekyu kambing Mongolia), dan ramen (mi Cina dalam kuah kaldu) 
di Susukino, distrik hiburan Sapporo. 





Hakodate 


Sebuah kota yang mulai menjadi tempat 
pemberhentian Hokkaido Shinkansen 
Line pada bulan Maret 2016, Hakodate 
terkenal dengan pemandangan malam 
yang indah yang dapat dilihat dari puncak 
Mt. Hakodate. Anda dapat menikmati 
makanan laut segar dan hidangan lokal 
lainnya bersama dengan pemandangan 
indah yang khas kota pelabuhan ini. 





an AP Ie "ari Ma abu 


The Concrete Arch Bridge of the Kushiro Crane Res 
Shihoro Line 





AP ga LT iB Ia 


"1 ne MA - d5 


O Farm Tomita / OJTA / OJNTO 





Furano 


Pemandangan bunga berwarna-warni seperti pelangi yang dapat dilihat di Kota Furano adalah simbol musim panas di Hokkaido. 
Pemandangan ini menjadi salah satu alasan utama untuk mengunjungi pulau Hokkaido di musim panas. 


Niseko 


Berjarak sekitar tiga jam perjalanan dari Sapporo dengan bus, 
Niseko terkenal dengan salju bubuknya. Lereng ski yang luas sangat 
menarik para pemain ski dari seluruh dunia. Otaru 





Terletak di barat laut Sapporo, Otaru adalah kota kanal tempat gudang-gudang 
tua berdiri berdampingan. Anda dapat menikmati makanan laut segar dan sushi 
sesuka hati Anda di kota yang terkenal dengan kerajinan kacanya ini. 


Image O Agency for Cultural. Affairs 


Floating Ice in the Sea of UPOPOY Ao-i-ike (Kolam Warna Biru) 37 
Okhotsk National Ainu Museum and Park 








-- “ 7 SY) 


| 


ST 


CT Tea Ah 


OHOKU 


Sebuah wilayah yang terdiri dari enam prefektur yang menempati bagian utara 
Pulau Honshu (Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, dan Fukushima). 
Shirakami Sanchi Mountains yang membentang di Prefektur Aomori dan 
Akita telah terdaftar sebagai situs warisan alam dunia UNESCO sementara 
Hiraizumi, sebuah kota di Prefektur Iwate, adalah situs warisan budaya dunia 
UNESCO. Ada banyak situs bersejarah dan tempat-tempat pemandangan di 
Tohoku, daerah yang diberkahi dengan alam yang luar biasa. Banyak juga area 
pemandian air panas dengan warna, bau, dan manfaat dari mata air panas 
berbeda-beda menurut daerah mata air panasnya karena kandungan mineral 
dalam airnya berbeda. Hidangan khas lokal yang unik pada setiap masyarakat 
adalah daya tarik tambahan yang ditawarkan Tohoku. 


Hirosaki 


Daerah sekitar Hirosaki Castle dikenal luas karena bunga sakura yang indah. Lebih 
dari 2.500 pohon sakura membentuk terowongan. Beberapa pemandangan paling 
terkenal adalah pemandangan parit yang tertutup oleh kelopak sakura. 


Kakunodate 


Banyak rumah samurai 
tua yang tersisa di 
Kakunodate, sebuah 
kota benteng di Prefektur 
Akita. Dikenal sebagai 
Kyoto kecil karena 
jalanan dan suasananya 
menyerupai kota Kyoto. 
Banyak turis berkunjung 
selama musim mekarnya 
sakura untuk melihat 
bunga-bunga indah 
menghiasi rumah-rumah 
samurai. 








Lake Towada Sendai 





Matsushima 


Teluk indah di Prefektur Miyagi yang berisi 260 pulau kecil dengan berbagai ukuran. 
Matsushima dianggap sebagai salah satu dari tiga tempat paling indah di Jepang. 





Tsurugajo Castle 


Dibangun pada tahun 1384, Tsurugajo Castle terkenal karena tidak 
dapat ditembus dan mampu menahan serangan selama satu bulan 
saat perang saudara tahun 1868. Ubin atap merah dan sepasang 
shachihoko perak yang indah (hiasan ikan yang diletakkan di atas atap 
kastel) adalah yang membedakan fitur kastel ini, yang direkonstruksi 
pada tahun 1965. Fasilitas seperti rumah teh dan taman pemandangan 
Jepang terletak di sekitar kastel. 


Ginzan Hot Springs 


di Kota Morioka 





Chusonji Temple 


Simbol Hiraizumi, Chusonji Temple adalah situs warisan budaya dunia 
UNESCO yang terdaftar di Prefektur Iwate. Kuil ini terkenal karena ada 
Konjikido (Aula Emas), sebuah bangunan yang seluruhnya ditutupi dengan 
daun emas yang mempesona di mana tiga generasi keluarga Fujiwara, klan 
yang pernah memerintah daerah ini, diabadikan di sana. 





(Three Dewa Mountains) 


ANTO 


Sebuah wilayah yang terdiri dari Tokyo dan prefektur sekitarnya yaitu 
Chiba, Kanagawa, Saitama, Gunma, Ibaraki, dan Tochigi. Lokasi pusat 
Tokyo memberikan akses yang bagus, sehingga memudahkan orang untuk 
mengunjungi kuil dan tempat suci kuno, mengagumi patung Buddha, 
berjalan-jalan di sekitar kota pelabuhan dengan suasana yang eksotis, dan 
bersenang-senang di pantai sambil menikmati makanan laut segar. Ada juga 
gunung dan jurang untuk menikmati pemandangan alam dan banyak sumber 
air panas. Kanto menawarkan banyak wajah berbeda untuk dikunjungi. 


Nikko Toshogu Shrine 


Kuil ini didedikasikan untuk 
Tokugawa leyasu, shogun pertama 
dari pemerintahan Edo feodal. 
Pengrajin papan atas dari seluruh 
Jepang membangunnya pada tahun 
1617, menyatukan keterampilan 
arsitektur tertinggi pada waktu itu. 
Yomeimon Gate dan bangunan 
lainnya di halaman kuil telah terdaftar 
dalam daftar warisan budaya dunia. 















as 


mandar 
aman aa 1 
5 KAA a 8 3 


5 4 


ES 







Kawagoe 


Sebuah distrik dengan jalanan yang 
dipenuhi rumah-rumah tua dari zaman 
Edo telah membuat Kawagoe dijuluki 
“Edo kecil”. Anda dapat mengunjungi 
bangunan bergaya kura (gudang 
tradisional) dan berbelanja di sepanjang 
jalan yang dipenuhi toko camilan. 


Hitachi Seaside Park Kairakuen Park 





Yokohama 


Kota terbesar kedua di wilayah 
Kanto setelah Tokyo. Ada banyak 
tempat wisata di sini, termasuk 
Chukagai (China Town), distrik 
Motomachi dengan banyak 
butik, dan Aka Renga Sokogai 
(gudang batu bata merah). 
Pelabuhan Yokohama menjadi 
tempat pemberhentian kapal 
pesiar besar, dan pelabuhan ini 
menawarkan pemandangan yang 
indah. 


Teler 
IKU UBUr O oa 


1 NI 4 
| ea i 


— 3 





Oze 


Lahan rawa terbesar yang terletak di dataran 
tinggi di Jepang. Terbentuk di Zaman Es, 
umumnya dikenal sebagai tempat untuk 
mengamati tanaman langka dan berharga. 
Oze adalah tempat yang sempurna untuk 
hiking di musim semi dan musim panas. 





Kamakura 


Pemerintahan samurai pertama di 
Jepang didirikan di Kamakura pada 
abad ke-12. Kamakura memiliki banyak 
tempat indah yang patut dikunjungi, 
termasuk Daibutsu (patung Buddha 
agung), Hase-dera Temple, dan 
Meigetsuin Temple, serta tempat- 
tempat menarik lainnya yang bersejarah. 






















—.— Enoshima Electric Railway, yang terkenal 
ag | dengan julukannya, Enoden, juga 
gr 3 . ' 
populer digunakan untuk bepergian 
| menyusuri pantai. 


@ Kamakura City Tourist Association 


Naritasan Shinshoji Temple Mt. Fuji dan Hakone Pabrik Sutra Tomioka 41 





(CHUBU 


Sebuah wilayah luas yang terletak di pusat Pulau Honshu antara daerah 
Kanto dan Kansai. Chubu terdiri dari berbagai daerah yang lebih kecil, 
seperti Prefektur Yamanashi dan Prefektur Shizuoka dengan Mt. Fuji serta 
Prefektur Nagano dan Gifu dengan dataran tinggi dan pegunungan. Daerah 
ini juga merupakan rumah bagi Prefektur Niigata, Toyama, Ishikawa, dan 
Fukui, yang semuanya menghadap Laut Jepang, Prefektur Aichi, rumah bagi 
kota besar Nagoya, dan Prefektur Mie dengan garis pantai yang panjang. 





Matsumoto Castle 


Terletak di Kota Matsumoto, Prefektur Nagano, Matsumoto Castle merupakan salah satu menara kastel 
tertua di seluruh Jepang. Pemandangan menara yang tercermin di parit kastel dengan Pegunungan Hida 
di latar belakangnya memberikan pemandangan yang indah. 


"3 Ng — kis " 1 














Mt. Fuji 


Dengan ketinggian 
mencapai 3.776 meter 
(12.388 kaki) di atas 
permukaan laut, gunung 
ini adalah gunung tertinggi 
di Jepang, dan merupakan 
simbol bangsa. Mt. Fuji 
dan daerah sekitarnya 
secara kolektif terdaftar 
pada daftar warisan budaya 
dunia di tahun 2013. Anda 
dapat mencapai Mt. Fuji 
dari Prefektur Shizuoka dan 
Yamanashi. Wisatawan juga 
diizinkan untuk mendaki 
hingga ke puncak gunung 
di bulan Juli dan Agustus. 








@ Yasufumi Nishi / O JNTO 





Katsunuma Winery Kawazu Zakura (Cherry Blossoms of Kawazu) 

Wine diproduksi di banyak tempat di Jepang. Ada sejumlah besar Kota Kawazu di Prefektur Shizuoka adalah rumah bagi beragam bunga 
kilang anggur di Kota Katsunuma di Prefektur Yamanashi. Anda dapat sakura yang mekar di awal Februari, lebih awal daripada bagian lain 
mencicipi sampel gratis di banyak kilang anggur ini. Pulau Honshu. Kota ini merayakannya dengan festival bunga sakura 





setiap tahun. 


TE 9 
Ha 
2 , n— 
Ha YA 
Ol he.prince, villa AA 


Miho no Matsubara Karuizawa 


Mt. Tateyama dan Kurobe 


Dataran tinggi 2.500 meter di atas permukaan laut di 
daerah ini dapat diakses dengan kereta gantung dan 
bus di semua musim selain musim dingin. Di dataran 
tinggi tersebut Anda dapat melihat tanaman alpine, 
hewan langka seperti belibis salju, dan ngarai salju di 


musim panas. 





Sawah bertingkat di pulau Sado Tulip di Kota Tonami 43 








Shirakawa-go dan Gokayama 


Shirakawa-go dan Gokayama telah terdaftar di daftar warisan budaya dunia UNESCO. Desa-desa ini 
memiliki rumah-rumah yang dibangun dengan gaya tradisional khas daerah ini yang disebut gassho 


zukuri. 


Hida Takayama 


Sebuah kota di bagian pegunungan Prefektur 
Gifu. Potongan-potongan indah arsitektur 
tradisional telah dilestarikan di kota yang terkenal 
dengan kerajinan kayunya ini. Pasar pagi 
dan makanan lokal, seperti daging sapi Hida, 
menawarkan kelezatan tambahan bagi para 
wisatawan. 





O Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology 


Nagoya 


The Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology di 
Nagoya adalah tempat di mana wisatawan dapat melihat mesin tekstil yang 
dikembangkan oleh sekelompok perusahaan yang dipimpin oleh produsen 
mobil global Toyota, serta belajar tentang perubahan dalam teknologi industri, 
terutama untuk mobil. 








Eiheiji Temple 


“1. 








Ise Jingu 


Terletak di bagian timur-tengah Prefektur Mie, kuil ini merupakan 
kuil Jingu tersakral di Jepang. Ise Jingu terdiri dari 125 jinja (kuil 
shinto) yang lebih kecil, termasuk Naiku (“Kotai jingu”) dan Geku 
(“Toyouke daijingu”). Tercatat delapan juta orang mengunjungi 
tempat ini setiap tahunnya. 


Kenrokuen Garden 





Lana fana Farhan fun NA pa) 
LEAN LAP Rai and Aid aman anna an 
2 Lebak andra nda bole KMR Pa il sachet 
dat tetek Lem Aa aa - 


Ago-wan (Ago Bay) 

Ago-wan adalah teluk indah berisi pulau-pulau kecil dengan berbagai ukuran. Teluk 
ini dikenal luas karena garis pantainya yang berbentuk gigi gergaji. Tempat ini juga 
terkenal sebagai tempat budidaya mutiara. 





Terletak di Kota Kanazawa, Prefektur Ishikawa, Kenrokuen Garden adalah salah satu dari tiga taman pemandangan 
paling terkenal di Jepang. Prefektur Ishikawa terkenal dengan tembikar, seperti Kutani-yaki (Porselen Kutani), dan 
kerajinan tangan tradisional, seperti daun emas dan Kaga Yuzen (sutra cetak khas Kaga). 





Higashi Chaya-gai 
(Distrik Rumah Minum Teh Bersejarah) 


(Porselen Seto) 








ANSAI 


Wilayah yang terdiri dari prefektur pusat Osaka dan Kyoto dan prefektur 
sekitar yaitu Shiga, Wakayama, Nara, dan Hyogo. Ada kuil-kuil kuno dan 
tempat-tempat suci yang menyimpan banyak harta nasional di Kyoto, Nara, 
dan bagian lain dari wilayah Kansai. Ada juga pola budaya dan budaya 
makanan yang khas di wilayah ini, yang pernah menjadi rumah bagi ibukota 
Jepang dan pusat kegiatan ekonomi dan budaya. Wilayah ini juga dikenal 
karena mode dan tren lainnya yang khas. 


Hieizan 
Enryakuji Temple 


Kuil ini terletak di Mt. Hiei yang 
merupakan Kuil Fondasional 
Buddha Mahayana Jepang. Tempat 
ini terdaftar dalam warisan budaya 
dunia UNESCO yang dapat dicapai 
dengan bus dan kereta gantung 
dari Kyoto atau Otsu dalam waktu 
sekitar satu jam. Berbagai praktik 
pertapaan dapat dijalani dalam 
suasana mistis dan spiritual ini. 

















Koyasan 


Tempat suci bagi sekte Shingon dari 
ajaran Buddha Jepang esoteris, yang 
dimulai oleh Kobo Daishi (juga dikenal 
sebagai Kukai) sekitar 1.200 tahun 
yang lalu. Koyasan telah dikenal oleh 
masyarakat sebagai tempat di mana para 
biksu Buddha melatih diri mereka sendiri. 
Ada banyak kuil di sini yang menawarkan 
kamar dan akomodasi bagi pengunjung. 





Nara Park 


Nara pernah menjadi ibu kota Jepang selama lebih dari 70 tahun di abad ke-8, dan 
pada waktu itu disebut Heijokyo. Daerah di sekitar Nara Park penuh dengan tempat 
yang dapat dilihat, termasuk Todaiji Temple, Kofukuji Temple, dan Kasuga Taisha Shrine. 
Di taman ini Anda dapat bertemu rusa secara langsung, yang dianggap sebagai pelayan 
para dewa Kasuga Taisha Shrine. 





Todaiji Temple 








@ Toshihisa Yoshida / @ JNTO 


Ye aa , 
mn gn sama Ui MRI :1| 


Ta 





4 


: .. @ Himeji C tion & Visitors B / @JNTO 
Himeji Castle imeji Convention & Visitors Bureau 


Situs warisan budaya dunia pertama Jepang. Terkenal atas dinding putihnya yang murni, 
Himeji Castle telah ditetapkan sebagai harta nasional. Nama lain untuk kastel ini adalah Kastel 
Bangau Putih karena menyerupai bangau putih yang melebarkan sayapnya. 





Hikone Castle Rute Ziarah Kumano Kodo 


Takeda Castle 


Takeda Castle adalah contoh 
langka dari kastel puncak gunung 
yang terpelihara di Jepang. Dalam 
kondisi tertentu, kastel tampak 
mengambang di lautan awan. 


1 

Te 
5 nah 
WLAN Ha Lam 


.. - 
Pa EL yan - 
v —.. Tega” 


AN Ma 
Ah Nara 
3 Greza P3 Taiga” 


1 -. c... 
€. 5 — 


v2 





Seribu pohon sakura di Mt. Yoshino 





Horyuji Temple 47 


43 





HUGOKU 


Terletak di bagian paling barat Pulau Honshu, wilayah Chugoku terdiri dari 
lima prefektur yaitu Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, dan Yamaguchi. 
Ada perbedaan iklim yang luas antara sisi Laut Pedalaman Seto yang hangat 
dan lembap dan sisi Laut Jepang dengan hujan salju dan resor ski di Mt. 
Daisen dan di distrik lain. Wilayah ini juga menjadi tempat bagi banyak kuil 
penting yang menarik wisatawan dari seluruh Jepang, termasuk Itsukushima 
Jinja Shrine (juga disebut Miyajima), sebuah situs warisan budaya dunia di 
Miyajima, prefektur Hiroshima. Kuil penting lainnya di wilayah ini adalah 
Izumo Taisha Grand Shrine di Prefektur Shimane. 





Miyajima 

Itsukushima Jinja Shrine adalah tempat wisata paling 
terkenal di wilayah Chugoku. Dengan gerbang torii besar 
yang berdiri di perairan laut dangkal di lepas pantai, kuil 
ini dikenal sebagai salah satu dari tiga situs panorama 
terbaik di Jepang bersama Matsushima di Miyagi dan 
Amanohashidate di Kyoto. Anda juga bisa berjalan di bawah 
gerbang torii saat air surut. 


Tottori Sand Dunes 


Bukit pasir di Prefektur Tottori adalah yang terbesar di Jepang, dan 
memberikan pemandangan indah dari pola tempa angin di pasir. 
Daerah ini juga merupakan rumah bagi Mt. Daisen, puncak tertinggi 
di wilayah Chugoku yang tingginya mencapai 1.729 meter (5.672 
kaki) di atas permukaan laut. Banyak pemain ski mengunjungi 
gunung ini di musim dingin. 








Korakuen Garden Kurashiki 


Atomic Bomb Dome 


Sebuah bom atom dijatuhkan 
di Kota Hiroshima di 
penghujung Perang Dunia II. 
Bangunan ini menunjukkan 
kerusakan yang ditimbulkan 
oleh bom atom dan terdaftar 
pada daftar warisan budaya 
UNESCO sebagai simbol 
perdamaian. 





Matsue Castle 


Terletak di Kota Matsue, Prefektur 
Shimane, Matsue Castle telah ditetapkan 
sebagai harta nasional. Kastel ini juga 
dikenal sebagai Plover Castle karena 
bentuknya menyerupai burung laut 
(plover) yang melebarkan sayapnya. 
Terdapat kapal-kapal wisata yang 
melintasi parit kastel, sementara area 
di sekitar kastel adalah tempat yang 
terkenal untuk melihat bunga sakura. 


... .. 
$' "TT ON Ka Pe 
TA Keran NAN 
PE lbh bh ben ag 
PA ee 





Hagi dan Tsuwano 


Hagi pernah menjadi kota Kastel, sementara 
Tsuwano adalah kota di atas air yang 
memiliki banyak saluran air dan kanal. 
Nishikigoi (ikan koi mewah) dengan berbagai 
warna berenang di parit yang terletak di 
depan rumah samurai di Tsuwano. 





Kintaikyo Bridge Izumo Taisha Grand Shrine Adachi Museum of Art @ Adachi Museum of Art 49 





HIKOKU 


Terletak di barat daya Jepang, pulau ini terdiri dari empat prefektur yaitu 
Kagawa, Tokushima, Ehime, dan Kochi. Wilayah ini diberkahi dengan alam 
yang berlimpah, bersama dengan iklim yang hangat dan sejuk. Lingkungan 
yang menakjubkan ini adalah rahasia di balik makanan lezat dari darat dan 
laut yang memuaskan selera pengunjung. Setiap tahun Shikoku juga menjadi 
tuan rumah bagi festival-festival yang sebagian besar terdiri dari tarian di 
jalanan, seperti Awa Odori di Kota Tokushima dan Yosakoi Matsuri di Kota 


Kochi. 





Matsuyama Castle 


Menara utama Matsuyama Castle terletak di atas gunung setinggi 132 meter (433 kaki). Mt. 
Katsuyama di Kota Matsuyama, Prefektur Ehime. Menara utama dapat dicapai dengan trem udara. 
Dua puluh satu struktur kastel yang ada, termasuk menara kastel, ditetapkan sebagai aset budaya 


nasional yang penting. 








Iyakei Ravine 


Lembah curam berbentuk 
V di Prefektur Tokushima 
itu membentang sejauh 10 
kilometer (6,2 mil). Lembah 
dipenuhi dengan rumah- 
rumah yang terlihat seperti 
menempel di dasar gunung. 
Ada jembatan gantung yang 
dibuat dari kazura (sejenis 
pohon anggur) di lokasi 
ini yang dibangun untuk 
membentangi lembah dan 
menghubungkan desa-desa. 


Pulau-pulau di Seto 
Inland Sea (Laut 
Pedalaman Seto) 


Seto Inland Sea dikelilingi oleh 
pulau-pulau utama Jepang 
yaitu Pulau Honshu, Shikoku, 
dan Kyushu. Terdapat pulau- 
pulau kecil di laut pedalaman 
ini yang ukurannya bervariasi, 
seperti Shodoshima Island, 
Naoshima Island, dan 
Ohmishima Island, dan masing- 
masing memiliki atraksi dan 
suasana yang khas. Pulau- 
pulau ini bisa dijangkau dari 
Kansai, Chugoku, dan Shikoku 
dengan kapal atau bus. 











Shimanto River 


Sungai terpanjang di Shikoku, mengalir melalui bagian barat Prefektur Kochi. Sungai 
: 1 Shimanto disebut sebagai aliran sungai jernih terakhir di Jepang karena tidak ada 
Shidoji temple / Kagawa prefecture bendungan besar atau fasilitas serupa lainnya yang dibangun di jalur utamanya, 


Ziarah di sekitar Shikoku Island (Ohenro) memungkinkan sungai mempertahankan kualitas airnya yang murni. 


Sekitar 1200 tahun yang lalu, Kobo Daishi mendirikan 88 
tempat suci (kuil) yang tersebar di sekitar Pulau Shikoku untuk 
membebaskan orang dari penderitaan mereka. Pergi berziarah 
ke kuil-kuil ini dikatakan dapat menghilangkan keinginan 
duniawi dan menjawab doa, itulah sebabnya banyak peziarah 
mengunjungi lokasi suci ini. 








Dogo Hot Springs OJTA/OJNTO Ritsurin Koen Park O JNTO 





Pusaran Air Naruto Ozu City Kotohiragu Shrine (Konpira-san) 51 


YUSHU & 
KINAWA 


Kyushu adalah pulau terbesar ketiga di Jepang, dan terletak di barat 
daya Pulau Honshu. Pulau ini terdiri dari tujuh prefektur Fukuoka, Saga, 
Nagasaki, Oita, Miyazaki, Kumamoto, dan Kagoshima. Selain iklimnya yang 
hangat dan ringan, Kyushu dicirikan oleh medan berbukitnya. Ada banyak 
daerah air panas yang terkenal di pulau ini, yang diberkahi dengan laut dan 
gunung yang melimpah. 


Prefektur paling barat di Jepang yaitu Okinawa, pernah tumbuh makmur 
sebagai Kerajaan Ryukyu. Budaya asli berkembang di daerah ini di bawah 
pengaruh sejarah Asia Tenggara, Cina, dan kemudian Amerika Serikat. 
Terletak di zona subtropis, Okinawa dikenal sebagai salah satu tempat resor 
terbaik di dunia. Lautnya yang jernih berwarna hijau zamrud memberikan 
pemandangan transparan bawah laut yang luar biasa. 





Fukuoka City (Hakata) Photograph provided by Fukuoka City 


Kota terbesar di Kyushu, dan terkenal sebagai pintu gerbang ke Asia. Fukuoka menawarkan berbagai 
hidangan lokal, seperti makanan laut segar dan tonkotsu ramen (mi Cina dalam sup tulang babi), 
sepanjang tahun. 





Moji Port Dazaifu Tenmangu Shrine Shimabara Castle 





Yufuin 


Area mata air panas populer yang terhampar di kaki Mt. Yufu- 
dake, yang oleh masyarakat setempat disebut Bungo Fuji 
(Gunung Fuji dari daerah Bungo). Yufuin menawarkan pasokan 
mata air panas terbesar kedua di Jepang. Dari musim gugur 
hingga musim dingin, Yufuin memberikan pemandangan 
pegunungan yang indah yang diselimuti kabut pagi. 





Mt. Aso 


Mt. Aso menawarkan pemandangan khas dataran berumput 
dan kelompok vulkanis yang luas di daerah sekitarnya, serta 
salah satu kaldera terbesar di dunia. Mata air yang dikenal 
karena rasanya yang luar biasa dan mata air panas adalah 
atraksi populer lainnya yang ditawarkan oleh daerah ini. 








O JNTO 


Nagasaki City 


Nagasaki memiliki 
pulau kecil buatan yang 
disebut Dejima di mana 
Jepang berdagang 
dengan Portugal dan 
Belanda selama periode 
pengasingan nasional. 
Di sini Anda dapat 
menemukan bangunan 
gaya kayu Barat tertua di 
Jepang, yang dulu dimiliki 
oleh Thomas Glover, pria 
yang meletakkan fondasi 
bagi industri pembuatan 
kapal Jepang. 


O NPTA 





Patung Batu Buddha di Kota Usuki Yamanami Highway 


Tsujunkyo Bridge 53 





Takachiho 
Ravine 


Ngarai yang dibentuk 
oleh lava yang tererosi 
dari Mt. Aso. Tebing 
setinggi 80 meter 
(262 kaki) hingga 
100 meter (328 kaki) 
membentang sepanjang 
7 kilometer (4,4 mil) 
di lembah ini. Banyak 
air terjun mengalir ke 
ngarai ini, di mana 
orang dapat menikmati 
pemandangan indah 
daun segar di musim 
semi dan dedaunan 
berwarna-warni di 
musim gugur. 






Yakushima Island 


Banyak pendaki 
mengunjungi pulau ini 
untuk melihat pohon cedar 
Jepang kuno bernama 
Jomon Sugi, yang dikatakan 
berumur lebih dari 4.000 
tahun. Hutan lumut purba 
di pulau ini telah digunakan 
sebagai latar untuk film 
animasi. 





Kirishima 


Shurijo Castle Site 


Situs ini menunjukkan gaya 
arsitektur asli yang menampilkan 
batu dari abad ke-15 hingga ke- 
19, periode di mana Okinawa 
mengembangkan budaya sendiri 
sebagai Kerajaan Ryukyu. Situs 
kastel utama dan beberapa 
properti terkait di taman ini telah 
terdaftar dalam daftar warisan 
budaya dunia UNESCO. 


Shureimon Gate 


Ibusuki 


Area sumber air panas yang 
terletak di Semenanjung 
Satsuma di Prefektur 
Kagoshima. Ibusuki populer 
dengan metode pemandian 
asli yang disebut sunamushi 
di mana seluruh tubuh 
dikubur dalam pasir yang 
dihangatkan oleh air panas. 


an na 
Pena ea 

I Mi 
de tani TA 


1 — “ 


Ishigaki-jima Island dan 
Irriomote-jima Island 


Pantai-pantai indah tersebar di sepanjang garis pantai Ishigaki-jima Island dan 
Iriomote-jima Island di Prefektur Okinawa, yang terletak di zona subtropis. 
Pengunjung dapat menikmati berbagai jenis tur, seperti perjalanan perahu 


dan kayak melalui hutan bakau di Pulau Iriomote-jima. 











Manzamo 


O Miyazaki City Tourism Association 


Aoshima Island 





56 


SISTEM TRANSPORTASI 


Akses dari Bandara 


JR “Narita Express” 60 menit. Y3.070 

JR Rapid Train 85 menit. Y1.340 
Limousine Bus 75-110 menit. Y3.100 
Airport bus “TYO-NRT” 60 menit. Y1.000 


Hotel-hotel 
Kota 


Limousine Bus 60-155 menit. X2.800-Y3.100 


JR “Narita Express” 80 menit. Y3.250 
Limousine Bus 85-145 menit. 3.100 


emang BSN 
Sta. 

Keisei “Skyliner” 41 menit. Y2.520 

Keisei Limited Express 75 menit. Y1.050 


Ng Kansai International Airport 


Ga... ——& 


JR Limited Express “Haruka” 50 menit. Y2.910 
(ke Tennoji 30 menit. Y2.270) 

JR Rapid Train 80 menit. Y1.390 

(ke Tennoji 50 menit. Y1.080) 


It 
Pa —————— 


JR Rapid Train 65 menit. Y1.210 
Airport bus 60 menit. Y1.600 


JR Shin- 
Osaka Sta. 
(via Tennoji Sta.) 


JR Osaka Sta. 
Pusat Kota 
Hotel-Hotel 

Besar 


JR Limited Express “Haruka” 75 menit. Y3.430 
JR Rapid Train 95 menit. Y1.910 
Airport bus 85 menit. Y2.600 


JR Rapid Train 80 menit. Y1.740 
Airport bus 70 menit. Y2.000 


Tiket Kereta Api 


Anda dapat membeli tiket kereta dari mesin tiket di stasiun 
kereta. Koin dan uang kertas dapat digunakan untuk membeli 
tiket kereta. Mesin tiket memungkinkan Anda untuk mengganti 
tampilan di layar menjadi bahasa Inggris. (Denominasi tagihan 
yang diterima berbeda-beda menurut mesin tiket.) 








pa —————— | Sta 





Tokyo International Airport 
(Haneda Airport 





Tokyo Monorail /JR Yamanote Line 
19 menit. Y660 


Oo “ep ae —aar—ma— ar 


Keikyu/JR Yamanote Line 
30 menit. Y470 


Limousine Bus 25-45 menit. Y950 


Tokyo Monorail /JR Yamanote Line 
36 menit. Y700 


Ok “ep aura 


Keikyu/JR Yamanote Line 
45 menit. Y500 


ke 


Limousine Bus 35-75 menit. Y1.250 


Ng Chubu Centrair International Airport 


Dak Hoo 
Meitetsu “ySky” 28 menit. Y1.250 


JR Tokyo 
Sta. 


JR Shinjuku 
Sta. 





JR Nagoya Sta. 


Meitetsu 
Nagoya Sta. 








Hp 


Meitetsu “uSky” 56 menit. Y1.730 


Kantor Tiket di Stasiun JR 


(Midori-no-madoguchi) 


Anda dapat membeli tiket untuk 
reserved seat di loket bernama Midori- 
nomadoguchi (jendela hijau) yang 
dapat ditemukan di beberapa stasiun 
JR. Tiket ini juga dapat dibeli dari 
mesin tiket di stasiun kereta. Kantor 
tiket menerima kartu kredit. Cari tanda 
berikut untuk menemukan Kantor Tiket 
JR (Midori-no-madoguchi). 


O EAST JAPAN RAILWAY COMPANY 


UMUM 


JAPAN RAIL PASS 


JAPAN RAIL PASS, umumnya dikenal 
sebagai JR Pass, menawarkan perjalanan 
tanpa batas di Jepang menggunakan 
jalur kereta JR dan sistem transportasi 
lainnya untuk jangka waktu tertentu. Pass 
ini hanya tersedia bagi wisatawan asing 
yang berkunjung ke Jepang dalam waktu 
yang singkat untuk tujuan tamasya. Ada 
dua jenis pass yang tersedia - satu untuk 
gerbong first class (Green Cars) dan 
yang lainnya untuk gerbong biasa. Ada 
tiga durasi Pass yang tersedia: 7 hari, 14 
hari, dan 21 hari. Perhatikan bahwa ada 
batasan penggunaan tertentu, seperti 
penggunaan kereta Nozomi dan Mizuho 
di jalur shinkansen Tokaido, Sanyo dan 
Kyushu, jadi Anda disarankan untuk 
mengecek terlebih dahulu. 

Ada juga jenis tiket perjalanan diskon 
khusus daerah lainnya. 





@ JTB Communication Design, Inc. 


https://www.japanrailpass.net 


Bus Jarak Jauh 


Bus jarak jauh adalah 
pilihan yang nyaman 
jika Anda ingin 
melakukan perjalanan 
ekonomis. Dibutuhkan 
lebih banyak waktu 
untuk mencapai 
tujuan Anda daripada 
pesawat terbang 
atau Shinkansen 
(kereta peluru), tetapi 
memungkinkan Anda untuk bepergian dengan biaya murah. Anda 
dapat mencapai tujuan Anda di pagi hari jika bepergian dengan 
bus tengah malam, memungkinkan Anda memanfaatkan waktu 
berharga Anda di Jepang. Bus limosin juga direkomendasikan 
untuk bepergian dari bandara. Mereka menghubungkan bandara 
dengan tempat-tempat seperti stasiun kereta api terdekat dan hotel- 
hotel besar. Anda dapat membeli tiket untuk bus-bus ini di lounge 
kedatangan bandara atau dari mesin tiket. 





https://www.japan.travel/id/plan/getting-around/ 
buses/ 


https://www.japan.travel/id/plan/airport-access/ 


KARTU IC 


“ —- Kartu IC yang dapat diisi ulang dapat 
. digunakan pada jaringan transportasi 

umum di sebagian besar kota besar 

di Jepang. Anda dapat membeli 

$ kartu IC dari mesin tiket dan konter 

“ tiket di sebagian besar stasiun 


kereta. Kartu ini sangat nyaman 
karena pembayaran dilakukan secara 
- otomatis ketika Anda menempelkan 





@ EAST JAPAN RAILWAY COMPANY 


Ka mo kartu, dan saldo Anda ditampilkan 
secara elektronik. Kartu IC juga dapat 

Pa MO digunakan untuk pembayaran di 
minimarket, mesin penjual minuman 

PASMO otomatis, restoran dan berbagai jenis 
toko lainnya. Diperlukan deposit 500 

PASMOS yen saat membeli kartu IC. Kartu IC 


(Contoh) kartu IC tersedia di versi wisata khusus seperti Welcome 
Suica dan Pasmo Passport tidak 
memerlukan deposit. 


Tokyo Metropolitan Area 


https://www.japan.travel/id/plan/ic-card/ 


Tiket pesawat 


Perusahaan - 
perusahaan 
maskapai 
besar sekarang 
menawarkan diskon 
tiket penerbangan 
domestik kepada 
orang asing yang 
mengunjungi 
Jepang. Paket 
seperti ini umumnya 
memerlukan pemesanan terlebih dahulu. Kami menyarankan 
Anda untuk memeriksa detail rencana ini di situs web 
perusahaan penerbangan. 





https://www.japan.travel/id/plan/getting-around/ 
domestic-air-travel/ 


Surat Izin Mengemudi (SIM) 
Internasional 


Untuk mengendarai mobil di Jepang, Anda harus mendapatkan SIM 
internasional sebelum meninggalkan negara Anda, dan membawa SIM 
ini saat mengemudi. Jenis lisensi ini biasanya dikeluarkan oleh Lembaga 
Penerbit SIM Internasional masing-masing negara. Namun, lisensi ini 
tidak tersedia di negara-negara tertentu, seperti Jerman dan Swiss, 
karena mereka tidak memiliki perjanjian dengan Jepang mengenai lisensi 
mengemudi internasional. Kami menyarankan Anda untuk memeriksa 
ketersediaan SIM internasional dengan Lembaga Penerbit SIM 
Internasional di negara Anda terlebih dahulu. 


https://www.japan.travel/id/plan/getting-around/cars/ 


58 


INFORMASI DASAR 


Paspor dan Visa 


Orang asing yang ingin datang ke Jepang harus 
memiliki paspor yang masih berlaku. Orang asing dari 
banyak negara tidak memerlukan visa untuk tinggal 
sementara kecuali jika mereka memiliki rencana untuk 
bekerja di Jepang. Namun, kami menyarankan Anda 
selalu memeriksa situs web resmi Kementerian Luar 
Negeri Jepang atau dengan kedutaan atau konsulat 
Jepang di negara Anda untuk menentukan apakah Anda 
memerlukan visa atau tidak sebelum Anda mengunjungi 
Jepang. 


https://www.mofa.go.jp/j info/visit/visa/ 


Suhu dalam Celcius (Ff) 


MUSIM SEMI (April) 





MUSIM PANAS (Juli) ' MUSIM GUGUR (Oktober) ' MUSIM DINGIN (Januari) 





Sapporo | TA (44.8) ' 


20.5 (68.9) : 11.8 (53.2) : -3.6 (25.5) 





Tokyo 14.6 (58.3) : 


25.8 (78.4) : 18.5 (65.3) : 6.1 (42.9) 





15 (59.2) ' 


Naha : 21.4 (70.5) ' 


27.4 (81.5) | 19.0 (66.2) | 


28.9 (84.0) ' 25.2 (T7.4) ! 17.0 (62.6) 





Anjungan Tunai 
Mandiri (ATM) 


Tidak banyak tempat di sekitar kota untuk menukarkan uang 
Anda. Namun, kantor pos di seluruh Jepang dilengkapi 
dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Anda dapat 
menarik uang tunai dalam yen Jepang dari rekening bank 
Anda melalui ATM menggunakan kartu kredit yang diterbitkan 
di negara Anda. Toko 7-Eleven dan jaringan supermarket 
AEON juga memiliki ATM. Tanda Layanan ATM Internasional 
dan logo kartu kredit yang dapat digunakan ditampilkan di 
mesin. ATM di toko 7-Eleven memungkinkan Anda menarik 
uang tunai 24 jam sehari, sehingga menjadikannya sangat 


praktis. 


https://www.japan.travel/id/plan/currency/ 


Suhu rata-rata untuk periode 1981 hingga 2010 












KTI Ta 2 








Memberi Tip 


Secara umum, tidak perlu memberi tip di Jepang karena biaya 
layanan 1046 hingga 1596 sudah termasuk dalam tagihan di 
hotel dan restoran kelas satu. Ini tidak termasuk situasi di 
mana layanan khusus disediakan 


Layanan Internet 


Wi-Fi menjadi semakin mudah diakses di Jepang. Anda dapat 
menggunakan layanan Wi-Fi di bandara, stasiun kereta api 
besar, dan hotel. Wi-Fi juga biasanya dipasang di restoran 
dan fasilitas komersial. Anda bisa mencari tempat di mana 
Wi-Fi tersedia di situs web berikut. 


https://www.japan.travel/id/plan/wifi-and-connectivity/ 








Mata uang Jepang adalah yen. 
Simbol untuk yen adalah Y dan H1. 
Mata uang juga dinyatakan sebagai 
yen dalam bahasa asing lainnya. 
Penting untuk diketahui bahwa pajak 
konsumsi di Jepang adalah 8 atau 
10X (per Oktober 2019). Harga 
yang ditampilkan di Jepang sering 
termasuk pajak konsumsi, tetapi 
mungkin muncul harga tanpa pajak 
dalam beberapa kasus. Anda perlu 
bertanya kepada penjual apakah 
harga termasuk pajak atau tidak jika 
Anda ingin mengetahui total biaya 
sebelum melakukan pembelian. 


“Sebagian besar barang dan jasa 
konsumen akan dikenakan pajak 
1046. Semua makanan dan minuman, 
tidak termasuk minuman beralkohol 
dan makan di restoran, akan 
dikenakan tarif pajak yang dikurangi 
sebesar 856. 


Sumber: Bank of Japan 


Tegangan Listrik 


Arus listrik untuk penggunaan rumah tangga standar adalah 
100 volt di seluruh Jepang. Namun, hotel kelas satu di Tokyo 
dan kota-kota besar lainnya dilengkapi dengan dua jenis 
soket kompatibel dengan masing-masing 110 volt dan 220 
volt, masing-masing. Anda juga dapat meminjam steker 
konverter di banyak resepsionis hotel. 


Layanan Darurat 


Nomor Telepon Darurat 


Polisi: 110 
Damkar / Ambulans: 119 
Kecelakaan Laut: 118 


Selain nomor darurat di atas, berikut ini situs web yang 
memberikan informasi keselamatan yang bermanfaat: 


Untuk perjalanan yang aman di Jepang 

(bantuan medis) 
https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi guide. 
html 


Tetap Aman di Jepang 
(informasi umum untuk keadaan darurat) 
https://www.japan.travel/id/plan/emergencies/ 


ey) 


INFORMASI BERGUNA 











Salam 

Senang bertemu dengan anda. Hajime-mashite. KEDELT 

DApakaba? O-genki-desu-ka? Bh? 
Wseamatpag. Ohayo gozai-masu. Aa 
Bao Konnich-wa. Ehtebtt 
Selamatpetang. Kombanswa. Emha 
| Seamatmalam. Oyasumi-nasai. Bemaaw 
| Seamattinggal sajomaa sk3B 
Frasa 

Terima kasih. Arigato. &0265 

Mn Do-itashi-mashite. BIRLELC 
UPemsi Sumi-masen. bagap 
'Maskansaya Gomen:nasai. Span 
Unlam. 5 Do-zo. (Ketika menyerahkan sesuatu) — 232 
Blahkan Kudasai. (Ketika meminta sesuatu) (SW 
Apakah kamu mengerti? Wakar-masu-ka? ———————— Da0EIH? 
an Hai,wakarimasu. Mu bBDEF 
| Tioak, sayatidak mengerti. I-e,wakar-masen. UMR DEDEEA 
| Tunggusebentar Chotto matte kudasai. ”—————————— Bxoeffoc( kan 
apain? Kore.wanan-desu-ka? SME? 
'Berapaharganya? Ikura-desu-ka? Bea? 
Me Kore-okudasai. hettn 
Wumaha. Takai. Pm 
na Yasui. pa 
'Dimanakamarkeci? Toire-wa doko-desu-ka? Muteceha? 
“eos Tasuketel In 
bamasi Abusnail kam 





Layanan untuk Pengunjung 


Sistem dan layanan berikut disediakan untuk membantu 
pengunjung asing yang tidak dapat berbahasa Jepang agar 
dapat menikmati perjalanan mereka di Jepang dengan tenang 
dan menerima pelayanan dari staf di lokasi yang mereka 
kunjungi. 





Goodwill Guide Program 


Japan National Tourism Organization (JNTO) mendukung 
Goodwill Guide Program. Melalui program ini relawan 
yang dapat berbicara dwibahasa memandu wisatawan 
dari seluruh dunia. Mereka memakai sebuah lencana yang 
menggambarkan bumi dan seekor merpati putih. Ada lebih 
dari 90 kelompok Systematized Goodwill Guide (SGG) di 
seluruh Jepang, umumnya terdiri dari kalangan pelajar, 
ibu rumah tangga, dan pensiunan, mereka membimbing 
pengunjung asing di sekitar dan menawarkan layanan lainnya 
dalam bahasa asing secara sukarela. Tidak memerlukan biaya 
untuk menggunakan program ini karena anggota grup SGG 
menawarkan layanan mereka secara sukarela. 


https://www.japan.travel/id/plan/list-of-volunteer- 
guides/ 


Situs JNTO 


Situs resmi JNTO dapat sangat membantu ketika mencari informasi terperinci untuk membantu Anda 
mempersiapkan rencana perjalanan Anda sebelum berangkat ke Jepang. JNTO menawarkan berbagai 
informasi online tentang transportasi, fasilitas akomodasi, belanja, dan acara untuk wisatawan dalam 
bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Situs JNTO juga diperbaharui secara berkala untuk memastikan 


wisatawan dapat mengakses informasi terbaru. 


Pusat Informasi Turis di 


Jepang 


Kami menyarankan Anda 
memanfaatkan jaringan 
informasi tersertifikasi secara 
nasional saat bepergian di 
Jepang. Pusat informasi 
wisatawan terletak di berbagai 
lokasi seperti tempat wisata 
utama, kota, dan stasiun 
kereta. Anda dapat memeriksa 
rincian masing-masing pusat 
informasi di situs web berikut. 


Tourist 
Information 
AKAP 


https://www.japan.travel/id/plan/tic/ 


Jam kerja Umum 

















“) Beberapa kantor pos utama buka setiap hari. 
“) Sebagian besar department store tutup 2 atau 3 hari kerja sebulan. 
“) Sebagian besar museum tutup pada hari Senin. 


https://www.japan.travel/id/id/ 


Aan aan mean : Minggu 

' Harikerja : Sabtu : &libur 

. nasional 
Bank 9:00-15:00 ' — tutup tutup 
“Kantor Pos 9:00-17:00 | tutup tutup 
“Dept.Store ! 10:00-20:00 ! 10:00-20:00 : 10:00-20:00 
Toko 10:00-20:00 ! 10:00-20:00 ! 10:00-20:00 
“Museums 10:00-17:00 ' 10:00-17:00 ! 10:00-17:00 
Kantor 9:00-17:00 ! — tutup tutup 





61 


JNTO 


Japan National Tourism Organization 


JNTO's overseas offices 


Asia Pacific 

KOREA: Seoul 

CHINA: Beijing 

CHINA: Guangzhou 
CHINA: Shanghai 
CHINA: Hong Kong 
INDIA: Delhi 
INDONESIA: Jakarta 
SINGAPORE: Singapore 
THAILAND: Bangkok 
PHILIPPINES: Manila 
VIETNAM: Hanoi 
MALAYSIA: Kuala Lumpur 
AUSTRALIA: Sydney 


North and South America 
U.S.A.: New York 

U.S.A.: Los Angeles 
CANADA: Toronto 


Europe, Middle East and Africa 
ITALY: Rome 

UK: London 

SPAIN: Madrid 

GERMANY: Frankfurt 

FRANGE: Paris 

RUSSIA: Moscow 





BARA 
https://www.jnto.go.jp 


JNTO TIC (Tourist Information Center) 


g 5 
3 $  Shin-Tokyo Bldg. Marunouchi Naka dori Ave. 
S 
9 Bic ) Marunouchi 
N Camera Iis f Bldg. 
Ury Naa nee 
Mitsubishi Tokyo central 
Uu ten, AK Eslim Ichigokan 5 “post office 
@ Sy Museum Marunouchi Exit 
Yurakucho Tokyo Kotsu 
ITOCIA | Kaikan Blag. 5 — JR Tokyo Sta. 
Yaesu Exit 


1st FI., Shin-Tokyo Bldg., 

3-3-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 
Tel. #81 (0)3-3201-3331 

Open from 9 a.m. to 5 p.m. (Closed on Jan.1st.) 


Japan Visitor Hotline 


(Available in English, Chinese and Korean) 


24hrs 365days #81 (0)50-3816-2787 


Visit Injtg- Im) 
Tourist 


Information - 





Tourist 


Information Centers in Japan mj 


SXRAmM 














JAPAN Eren 
De dana 
OFFICIAL Tan Si 
TRAVEL APP PE ep 
Ona) 











International 


sea 
NGK  Senices by NHK, 


Japan's Pubcaster 
WORLD 


JAPAN nhk.jp/world - 











All information contained in this brochure is based on data as of Mar. 2020, and is subject to change without notice. 
@2020 by Japan National Tourism Organization TO2274-005-2008 1€j This brochure is made of recycled paper. 


Production by All About, Inc. 


